
aimana 


;SN 1411-9676 



















1 J 

"1 “1 

...1 



1 Jl 

> 7 | 

1 

■ ■—* * - 1 

1 1 


J M ' J . 





























INFG&UFO 


ISSN : 1411-9676 
Penerbit: 

Yayasan INFO-UFO 

Pemimpin Redaksi 

Nur Agustinus 

Staf Redaksi 

Leonardus T. 

Yohanes Ari Prasetya Hadi 

Sekretaris Redaksi 

Yani Maswiyah 

Bagian Keuangan 

Johana CR. 

Adminsitrasi/Sirkulasi 

Wulan Wahyutri 

Koresponden LN 

Endang Martina (USA) 

Tata Letak 

Deddy Koeshandono 

Desain Grafis 

Alfons Hendrata 

Bagian Umum 

Mochamad Sanusi 
Eko Kuswanto 

Alamat Redaksi 

Jl. Krembangan Barat 31-1 
Surabaya 60175, Indonesia 
Telp. (031) 3542570, 3526207 
Fax. (031) 3559283 

http://www.info-ufo.com 
email: redaksi@info-ufo.com 

Majalah INFO-UFO menerima 
sumbangan naskah atau artikel. 

Isi majalah INFO-UFO belum 
tentu sama dengan pandangan 
Yayasan INFO-UFO. 

Rekening Bank: 

BCA KCP Manukan 
No rekening: 6190005231 
(a/n: Agustinus Nur Pratidina) 

Hotline Pelanggan: 

(031) 3557728 


Dari Redaksi 



Fenomena UFO telah lama dilaporkan 
orang. Yang jadi pertanyaan, apakah 
UFO itu kawan atau lawan? Apakah UFO berbahaya bagi umat manusia? Dan 
sejauh mana UFO bisa dianggap sebagai ancaman bagi bumi ini? 

Beberapa waktu lalu, dokumen-dokumen Angkatan Udara menunjukkan bahwa UFO 
telah mengadakan pengintaian selama tahun 1948 sampai 1949. Pada tahun 1947 dan 
1950, UFO melayang di atas White Sands yang merupakan tempat percobaan roket 
dan pembuatan bom atom. Juga pada tanggal 8 Maret 1950 telah muncul sebuah 
UFO di atas markas Komando Intelligence Technical Udara di kota Dayton, Ohio. 
UFO itu telah berusaha untuk dikejar oleh dua orang penerbang F-51, tetapi tidak 
berhasil. 

Waktu itu, pihak militer mengakui bahwa pangkalan-pangkalan udara terancam oleh 
UFO yang terbang rendah. UFO itu terlihat di pangkalan-pangkalan udara di 
Michigan, Dakota Utara, New Hampshire dan Canada antara tanggal 28 Oktober dan 
12 Nopember 1975. UFO itu terbang rendah sekali, sekitar 30 meter diatas daerah- 
daerah yang merupakan gudang persenjataan nuklir. 

Lebih jauh dari itu, beberapa kali pesawat tempur melakukan pengejaran dengan 
UFO. Apakah yang terjadi jika pesawat kita terlibat dog-fight dengan UFO? Apakah 
dengan persenjataan yang kita miliki akan dapat mengalahkan UFO-UFO itu? 

Apakah mereka dilindungi oleh semacam perisai anti rudal seperti dalam film ID4 itu? 
Namun, mengapa ada juga UFO yang dilaporkan jatuh? Apakah mereka mengalami 
kerusakan mesin? Atau justru jatuh karena berhasil ditembak oleh persenjataan 


Majalah INFO-UFO edisi kali ini mencoba mengulas tentang hal ini. Bagaimana sikap 
negara adi kuasa setelah perang dunia kedua menanggapi masalah UFO. Ada 
anggapan bahwa UFO merupakan ancaman yang berbahaya bagi manusia, namun 
karena pihak militer merasa belum sanggup menghadapinya, maka hal itu 
dirahasiakan agar tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Namun, di sisi lain, 
mengapa ada anggapan bahwa pemerintah tertentu telah menjalin kerja sama atau 
konspirasi dengan alien? Apakah memang telah terjadi perubahan sikap? Jika ya, 
bilamanakah itu terjadi? 

Selamat membaca. 


“UFO yang terlihat di Indonesia sama dengan yang terlihat 
di negara-negara lain. Kadang mereka merupakan masalah 
bagi pertahanan udara kita dan pernah sekali kita 
terpaksa menembak mereka. ” 

Marsekal Udara Roesmin Nurjadin, Menteri/Panglima 
TNI-AU (1966-1970), dalam sebuah surat ke Yusuke 
J. Matsumura, tertanggal 5 Mei 1967. 



Nomor 06 


INFO-UFO 



SURAT PEMBACA rZ 


Kirimkan saran atau komentar 
Anda ke redaksi INFO-UFO. 


Alamat redaksi: Jl. Krembangan Barat 31-1 Surabaya 60175 
Fax: (031) 3559283 atau Email: redaksi@info-ufo.com 


Menurut saya UFO adalah sarana 
transportasi udara canggih yang 
digunakan oleh makhluk-makhluk jin. 
Seperti diketahui oleh umat manusia 
yang beragama, bahwa kita bukan satu- 
satunya makhluk hidup berakal yang 
ada di dunia ini. Ada makhluk berakal 
lain yang hidup dan tinggal dunia tetapi 
berada di dimensi lain. Makhluk- 
makhluk ini juga memiliki masyarakat 
dan peradaban seperti halnya 
masyarakat manusia, meski mungkin 
dalam bentuk yang berbeda. Akan 
tetapi pada dasarnya ada kesamaan. 

Menurut saya, awalnya UFO dibuat 
oleh manusia pada zaman dulu, yang 
kemungkinan melibatkan jin-jin. 
Kemungkinan besar pada zaman nabi 
Sulaiman a.s. Karena pada saat itu 
tehnologi manusia sudah sangat maju. 
Seperti diketahui dan dipercaya oleh 
umat beragama, Nabi Sulaiman a.s. 
adalah manusia yang sangat pandai 
dan beliau adalah seorang raja. Di dalam 
kitab suci juga digambarkan hebatnya 
istana beliau, yang jika diamati maka 
akan nampak bahwa tehnologi saat itu 
memang sudah sangat canggih. 
Terlebih pada saat itu 
masyarakat(rakyat) Nabi Sulaiman a.s. 
meliputi manusia, hewan, dan makhluk- 
makhluk di dimensi lain, yakni 
masyarakat jin. 

Karena peradaban manusia sering 
mengalami kehancuran akibat dari 
keserakahan dan ketidakmampuan 
mengendalikan nafsu. Sedangkan 
peradaban jin relatif tetap ada, maka 
banyak tehnologi-tehnologi yang terus 
dikembangkan oleh mereka, termasuk 
mesin terbang UFO. 

Sesuai dengan misi utama mereka 
yang telah diucapkan pimpinan mereka 
yakni iblis kepada Tuhan, maka seluruh 
‘effort 4 mereka ditujukan untuk 
keberhasilan misi tersebut. 
Tidak heran jika ada manusia-manusia 
tertentu (dukun-dukun, dsb) yang 
menjalin hubungan dengan mereka 
sehingga mampu berbuat ‘lebih 4 , 
sehingga membikin kekaguman. Hal ini 
tidak aneh karena dibantu jin yang 


memiliki teknologi lebih maju. 
Sebenarnya di masyarakat manusia 
tidak sedikit yang memiliki kemampuan 
seperti mereka, bahkan lebih hebat 
misal para Kiai tingkat tinggi. Hanya 
saja kemampuan mereka sulit dijelaskan 
kepada masyarakat umum. Seperti 
halnya kemampuan makhluk-makhluk 
pemilik UFO yang juga sulit dijelaskan. 
Sebenarnya fenomena ini bukan 
sesuatu yang aneh dan menakjubkan, 
hanya kebanyakan manusia yang 
kurang mengerti sehingga terkagum 
atau heran. 

Muhammad Nur M, SE 
Madiun 

Akhirnya ada juga majalah di 
Indonesia yang mengulas tentang 
UFO. Saya sekarang adalah mahasiswa 
semester 6, tertarik dengan UFO dan 
alien sejak SMA. Saya memiliki 
kumpulan kliping dan artikel yang saya 
dapatkan dari internet tentang macam- 
macam, mulai dari alien, otopsi sampai 
dengan teknologi piring terbangnya. 
Tapi kadang saya ragu akan 
kebenarannya. Saya harap dengan 
adanya majalah ini, saya bisa 
mendapatkan sedikit kebenaran. 

Angling (via email) 
Semarang/Indonesia 

Menurut pendapat saya, ada dua 
kemungkinan mengenai UFO: 

1. Ada karena kekuatan sugesti 
pikiran, artinya; karena alam bawah 
sadar kita ingin dia ada, maka dia terlihat 
ada dalam bentuk ilusi, dan diperburuk 
lagi oleh: sebagian orang yang memang 
tidak hidup di alam nyata yang kadang 
lupa mana yang nyata dan mana yang 
mimpi, sebagian orang yang kurang 
mendapat perhatian untuk membuat 
sensasi. 

2. UFO memang ada, mengingat 
segala sesuatu adalah mungkin karena 
Allah Maha Kuasa. Karena 
keterbatasan Teknologi Manusia Bumi 
kita belum bisa membuktikannya dan 


diterima serta disepakati oleh seluruh 
manusia Bumi. Sudah dapat dibuktikan 
(mungkin Amerika), karena kepentingan 
tertentu harus ditutupi. Di mass media 
ada juga diberitakan mengenai 
Kenampakan UFO, tapi tak ada legitimasi 
yang pasti mengenai kebenarannya. 
(Saya kira pendapat saya adalah 
pendapat yang banyak beredar di 
masyarakat). 

Saya sendiri termasuk orang yang 
suka membaca artikel mengenai UFO, 
karena saya membuka pikiran saya 
bahwa semuanya adalah mungkin, tapi 
untuk dikatakan percaya, saya 50 %, 
karena saya tidak pernah menyaksikan 
langsung,dan belum ada data yang 
benar-benar dapat meyakinkan saya 
(boleh jadi saya kurang mencari atau 
saya belum ketemu). Berita yang ada di 
media cetak maupun tayangan gambar 
di TV (saya pernah melihat tayangan 
otopsi Alien) rasanya tak cukup 
dijadikan data akurat mengingat 
canggihnya manipulasi informasi saat 
ini dan pihak yang berwewenang dalam 
hal ini pemerintahan Amerika sendiri tak 
pernah menyatakan semuanya itu benar. 

Iskandar 

It’s good to start this observation. I 
am the one who believe another 
"mankind" , another civilization... far 
and far away from us or may be it's very 
close to us. 

IbnuMahmud 

jbnumb@indosat.net.id 

Saya adalah peminat sejati UFO 
sebab saya ada experience UFO 
sebanyak 14 kali dalam hidup dan saya 
menganggotai kelab MyUFONet 
Malaysia yang dikelolakan oleh 
Muzaffar Zabidin dan En. Ahmad 
Jamaludin. Jika pihak anda berminat sila 
e-mail saya sebab saya ada karang buku 
pengalaman saya dengan UFO. Sekian. 

Nor Azam bin Mat Noor 
adz_dzun_nuriy@hotmail.com 
Sungai Petani, Kedah, Malaysia 



INFO-UFO 


Nomor 06 




d a f t a 

Nomor 06 Tahun I 



ILUSTRASI 
PERJUMPAAN 
DENGAN UFO 


Sej ak penampakan UF O 
yang pertama kali, 
Angkatan udara Amerika 
Serikat serius mencoba 
menginvestigasi dan 
mengevaluasi penampakan 
UFO tersebut. Apakah UFO 
memang merupakan 
ancaman yang berbahaya? 


Tanggal 7 Januari 1948 telah 
terjadi pertempuran udara 
antara pesawat P-51D 
Mustang yang berpilotkan 
kapten Thomas F. Mantell 
yang akhirnya diketemukan 
pada keesokan harinya 
tewas dalam reruntuhan 
pesawatnya. 


15 

Pulung gantung dipercaya 
berbentuk seperti cahaya yang 
menakutkan dan selalu 
memakan korban manusia dan 
hewan piaraan warga di sekitar 
kaki Gunung Kidul. Ada yang 
mengkaitkan dengan sosok 
Banaspati? Apakah cahaya 
aneh yang muncul itu 
sebenarnya adalah UFO? 




Surat Pembaca 


Monitor 


8 Komentar: Kehidupan di luar bumi 

9 Apakah UF O ancaman bagi manusia ? 


13 Dog Fight dengan UFO 


15 Banaspati atau Mutilasi Hewan 
17 Alien & Kehidupan Manusia (6) 
20 Indonesia X-Files 
23 Cergam: Aku diculik alien 
29 Penculikan Travis Walton 
33 New Age: Wendy Munro 

Galeri: Jmaes NefF 
38 Legenda Atlantis 
42 Resensi Buku 
44 Lacak: USO 


46 Resensi Film 


4 8 CD-ROM: Life in the Universe 
49 _ SETI: Kehidupan di lingkungan ekstrem 





Nomor 06 


5 


INFO-UFO 






o n i t o r 


Bahaya Infeksi di Angkasa Luar 

Begitu pesawat Apollo 11 mendarat 
dibumi, seluruh awak pesawat dan 
batu-batuan yang mereka bawa dari 
bulan, dimasukkan ke karantina. Waktu 
itu tahun 1969. Dan banyak yang 
khawatir, para astronot ketika berada 
di luar angkasa, bisa terkena penyakit 
berbahaya, yang sama sekali tidak 
dikenal dan berasal dari ruang angkasa. 

Ternyata belakangan orang tahu, 
bulan adalah salah satu tempat yang 
paling steril, yang pernah diinjak 
manusia. Beberapa waktu kemudian, 
Viking, mendarat di Mars. Dan tentang 
sterilitas, situasi di planet Mars tidak 
jauh berbeda dengan di bulan. 
Sedikitnya begitulah hasil penelitian 
mengenai permukaan planet Mars. 

Sejak itu, penyakit dari luar angkasa 
hanya menjadi cerita dalam film-film 
Science-Fiction. Tetapi baru-baru ini, 
para ahli Dinas Angkasa Luar Amerika 
Serikat, NASA, mulai mempelajari 
kembali masalah ini dengan serius. 
Adanya kehidupan di Mars dan di 
planet- planet lingkaran luar sistem tata 
surya kita mulai dianggap mungkin. 

Anggapan ini menguat lagi sejak 
orang mengetahui, bahwa di sudut- 
sudut yang paling anehpun di dunia 
ini, ternyata ada juga mahluk hidup. 
Beberapa organisme diketahui mampu 
hidup dalam suhu-suhu ekstrim. Dan 
ada juga yang bisa bertahan terhadap 
kedinginan luar biasa di luar angkasa. 
Malah ada baksil-baksil yang tahan 
terhadap radiasi sinar-sinar berbahaya 
di luar angkasa, yang pancarannya bisa 
membunuh manusia dalam beberapa 
saat saja. 

Misalnya bakteri Deinococus 
Radiodurans, yang begitu kuat 
bertahan, sehingga para ahli 
menamakannya bakteri Conan, seperti 
nama pahlawan dalam film Conan, 
seorang barbar. Untungnya, berbagai 
jenis bakteri ini biasanya tidak 
berbahaya bagi manusia. Karena 
bakteri bersel satu biasanya hidup 
dalam sistem ekologi yang jauh berbeda 
dengan sistem ekologi manusia. Sebab 
itu, kegiatan para peneliti NASA, boleh 
jadi justru merupakan bahaya bagi 



Menjaga supaya tidak terinfeksi bakteri asing 


kehidupan bakteri- 
bakteri itu. Sebab 
manusia bisa merusak 
sistem ekologi mereka. 

Namun yang perlu 
menjadi perhatian 
adalah, jika memang 
alien yang telah 
mengunjungi bumi ini 
berasal dari dunia lain, 
apakah mereka tidak 
membawa bibit penyakit 
yang bisa berbahaya 
bagi manusia? Atau, 
barangkali ada bakteri atau virus yang 
mungkin mereka tidak berbahaya, 
namun bagi manusia bisa menjadi 
sebuah penyakit yang mematikan. 

Lalu, bukan hal yang mustahil jika 
beberapa penyakit yang diderita 
manusia saat ini, bisa saja berasal dari 
alien. Walaupun mereka sendiri 
mungkin memiliki sistem karantina, 
namun sangat mungkin bibit penyakit 
yang terbawa oleh mereka bisa 
menyebar di atmosfer bumi ini. [DW] 

Jejak Zaman Es di Mars 

Teka-teki tentang apakah di Mars 
pernah ada kehidupan menarik minat 
orang lagi berkat gambar-gambar 
terbaru dari NASA. Gambar-gambar itu 
memberi tanda-tanda yang cukup kuat 
tentang cadangan air yang cukup 
besar di dekat permukaan planet merah 
tersebut, di dalam sejenis lapisan tanah 
yang tetap beku seperti di daerah kutub 
Bumi. Seperti diketahui air adalah 
unsur utama di dalam perkembangan 
kehidupan. 

Sejumlah gambar itu hasil jepretan 
dari pesawat luar angkasa Mars Global 
Surveyor, yang mulai memetakan 
planet tersebut pada tahun 1999. 
Tampak di dalam gambar-gambar 
tersebut perbukitan yang 
bergelombang dengan alur yang 
teratur disela oleh permukaan tanah 
yang berbentuk seperti benjolan- 
benjolan. 

Para ahli geologi menafsirkan 
perbukitan bergelombang itu sebagai 
gundukan dari debu-debu yang 
membeku karena es. Kawasan yang 


penuh bentuk benjolan di tengahnya 
terjadi di tempat di mana air menghilang 
dan debu dari tanah merah sudah 
terhembus pergi. 

Mereka melihat bahwa jenis 
permukaan di dalam foto dari tengah 
garis lintang Mars, jauh dari kutub- 
kutub esnya. Lokasi itu menandakan 
bahwa tanah yang beku mungkin 
terbentuk selama zaman es planet itu 
pada sekitar 100.000 tahun lalu. 

Sudah lama para ilmuwan sangat 
tertarik untuk mengetahui apakah di 
Mars ada air atau tidak. Air berbentuk 
cairan dianggap sebagai faktor esensial 
di dalam pembentukan kehidupan. 

“Ini hasil yang mengasyikkan,” kata 
Bruce Jakosky, seorang peneliti planet 
di Universitas Colorado, Amerika 
Serikat. “Hal itu menyarankan bahwa 
lapisan permukaan Mars bisa jadi 
adalah gudang atau bak air yang sangat 
besar.” 

Memang tidak ada bukti bahwa air 
pernah eksis dalam bentuk cairan 
selama siklus pembentukan lapisan 
tanah yang tetap beku, tutur Profesor 
John Mustqard dari Brown University, 
salah seorang peneliti di dalam studi 
tersebut. Katanya, selama masa dingin, 
uap air merembesi lewat pori-pori tanah 
dan kemudian membeku menjadi padat. 
Selama waktu-waktu yang lebih yang 
panas, es berubah langsung dari padat 
menjadi gas. 

Mustard memperkirakan bahwa 
sebanyak 15.000 mil kubik air telah 
membeku di kawasan tanah yang tetap 
beku tersebut. Jumlah air itu cukup 
untuk menutup seluruh planet setebal 
16 inci. 


INFO-UFO 


Nomor 06 





Temuan menarik ini muncul di dalam 
jurnal Nature edisi 25 Juli 2001. Para 
peneliti planet juga menyiarkan sebuah 
studi kasus tentang air di bulan Jupiter 
yang bernama Callisto. Studi tentang 
panas bulan yang dilakukan para 
peneliti dari Universitas Complutense 
di Spanyol itu menunjukkan bahwa air 
di dalam bentuk cairan bisa tetap eksis 
di bawah lapisan es. [Kompas] 

Bakteri dari luar angkasa 

Meskipun mahluk-mahluk ekstra 
mungil dari luar angkasa itu mirip 
dengan bakteri dari bumi, para ilmuwan 
mengatakan bahwa sel-sel hidup 
tersebut berada terlalu jauh dari bumi. 
Maksudnya, hampir tidak mungkin 
mereka berasal dari planet manusia ini. 

”Tak ada keraguan lagi bahwa 
keberadaan gumpalan sel-sel hidup dari 
contoh-contoh udara dari ketinggian 41 
km di atas tropopase, (di tempat 
yang) tak memungkinkan udara dari 
lapisan di bawahnya bisa sampai ke sana 
secara normal,” tutur Prof Chandra 
Wickramasinghe, seorang ahli 
astronomi dari Cardiff University di 
Wales, Inggris. 


Ia menampilkan temuan tersebut di 
dalam pertemuan International Society 
of the Optical Engineering di San 
Diego, California, Amerika Serikat. 

Wickramasinghe dan para peneliti 
dari India mengumpulkan gumpalan- 
gumpalan bakteri itu dari contoh udara 
stratosfer. Mereka menggunakan 
peralatan pengambil bahan bersuhu 
sangat rendah yang terpasang di balon 
milik Space Research Organisation 
India. Balon-balon itu diterbangkan 
dari Hyderabad, India Selatan. 

Para peneliti mendeteksi sel-sel 
hidup di dalam sampel itu. Dari ragam 
distribusinya di ketinggian mereka 
menyimpulkan bahwa memang bakteri- 
bakteri ini berasal dari luar angkasa. 
Mereka memperkirakan setiap hari ada 
sekitar sepertiga ton material biologi 
menghujani seluruh planet. 

Betulkah bakteri-bakteri itu berasal 
dari kedalaman angkasa nun jauh di 
sana? Sekali lagi, kemungkinan bahwa 
mahluk-mahluk sangat mungil itu 
berasal dari bumi manusia sendiri 
ditepis. Prof David Lloyd misalnya 
mengungkap betapa tipis kemungkinan 
itu. Pengajar di Cardiff University yang 
menguji temuan ini serta menjadi 


anggota peneliti di dalam tim 
bersangkutan mengakui, bakteri- 
bakteri itu memang mirip dengan yang 
ada di bumi. Kalau memang demikian, 
sulit ia menjelaskan mengapa gumpalan 
bakteri bumi bisa berada di tempat 
setinggi itu. 

Tuturnya di dalam wawancara 
dengan kantor berita Reuters, “Harus 
ada kejadian istimewa sehingga 
partikel-partikel itu bisa terbawa dari 
bumi ke tempat setinggi 40 km.” 

Maka tetap ada dua kemungkinan: 
bergumpal-gumpal bakteri itu 
membonceng roket atau satelit ke 
ruang angkasa, atau sesungguhnya 
berasal dari planet lain. 

”Tidak cukup bukti untuk 
membenarkan salah satu dari kedua 
kemungkinan itu,” kata Lloyd. “Bagi 
saya tampaknya yang paling mungkin 
adalah bahwa bakteri-bakteri itu datang 
dari planet lain.” 

Menurut Lloyd, ia telah berusaha 
untuk membiakkan bakteri-bakteri itu, 
namun sejauh ini belum berhasil. 

’Ttulah langkah pertama bagi 
munculnya bukti bahwa memang ada 
sebentuk kehidupan di planet lain,” 
jelasnya. 


Majalah INFO-UFO dalam Pameran Buku Surabaya 2001 

Pada tanggal 8 sampai 13 Agustus 2001, maj alah INFO-UFO tampil dalam sebuah pameran buku yang diselenggarakan 
oleh IKAPI cabang Jawa Timur, bertempat di World Trade Center Surabaya. Dalam kesempatan ini, INFO-UFO memamerkan 
sejumlah foto-foto penampakan UFO di berbagai tempat dan juga termasuk sebuah peta lokasi penampakan UFO di 
Indonesia. Ditunjang dengan sebuah presentasi audio visual, diharapkan apa yang dipamerkan oleh INFO-UFO bisa 
menarik perhatian masyarakat. Tujuan mengikuti pameran ini, selain untuk mempromosikan majalah ini, adalah supaya 
masyarakat lebih mengetahui seluk beluk fenomena UFO. Selama ini, masih banyak orang yang menganggap UFO hanyalah 
merupakan khayalan atau cerita fiksi saja. 



Memperkenalkan fenomena UFO ke masyarakat luas. Maria dan peta lokasi penampakan UFO di Indonesia. 


Nomor 06 


7 


INFO-UFO 













o m e n t a r 


Apa Pendapat Mereka Tentang 
Kehidupan di Luar Bumi? 




Y.B. Mangunwijaya 
(1929-1999) 


Bagaimana 
kehidupan itu sendiri 
muncul? Pada tahun 
1952, Dr Stanley Miller 
menemukan, bila 
campuran amoniak, 
metana, uap air, dan 
hidrogen dialiri listrik, 
seperti terjadi pada 
petir, akan terbentuk 
asam amino, yang 
merupakan blok dasar 
kehidupan. Molekul 
organik seperti ini juga 
ditemukan pada komet 
dan meteorit. 

Di Bumi, kehidupan 


diduga muncul setelah Bumi mendingin dan pada kulitnya 
terbentuk lapisan air. Di samudera global inilah diduga 
kehidupan dimulai. Pertanyaannya, bagaimana dengan 
kehidupan di luar bumi? 

Yusuf Bilyarta Mangunwijaya (Romo Mangun) dalam 
buku “Putri Duyung Yang Mendamba” (diterbitkan oleh 
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987), menulis: “Sebab 
siapa bilang, manusia di planet sekecil debu ini adalah satu- 
satunya makhluk yang berkesadaran dan berinteligensi 
tinggi di antara sekian milyar kali milyar kali milyar benda 
bola yang, beberapa pasti ada, mungkin 
dihuni makhluk-makhluk setaraf bahkan 
melebihi manusia? Atau yang mungkin 
punya susunan fisik dan psike lain, 
tetapi masih selaras dengan hukum- 
hukum alam dan logika universal, Cuma 
yang belum mampu kita imajinasikan 
secara bertanggung jawab.” 

Sementara itu, astronom dan 
kosmolog Dr. Karlina Leksono dalam 
wawancara dengan Majalah Angkasa 
(Februari 1998) menyatakan 
skeptisismenya bahwa kehidupan 
seperti di Bumi eksis ‘di luar sana’. 

“Setelah mempelajari kosmologi, saya 
berkesimpulan bahwa kehidupan itu 
sendiri begitu rumit untuk hadir. Perlu 
lingkungan yang luar biasa. Seperti 
mencari gelombang radio., sedikit saja 
bergeser, kita tidak akan berada di sini,” 
tuturnya. 

Senada dengan Karlina, Dr. Ninok 
Leksono, dalam sebuah artikelnya di 


Kompas, juga mengemukakan bahwa dalam bidang 
kosmologi, masalah munculnya kehidupan ini diteliti dengan 
seksama, memperhitungkan semua kondisi fisik yang 
ditimbulkan oleh gaya-gaya yang bekerja di alam, seperti 
gaya elektromaknetik, gaya nuklir kuat dan lemah. 

Proses kerja alam yang seolah serba kebetulan sampai 
akhirnya melahirkan kehidupan cerdas itu membuat para 
ilmuwan memajukan apa yang dikenal sebagai asas antropik 
(yang bentuknya bermacam-macam.) Menurut asas antropik 
lemah, hanya alam semesta dengan konstruksi pas saja yang 
bisa menunjang kehidupan. 

Sejumlah ilmuwan lain beranjak lebih jauh dan 
memajukan apa yang disebut antropik kuat. Menurut prinsip 
ini, alam semesta harus menghadirkan kehidupan cerdas 
pada satu titik dalam sejarahnya dan karena itu harus 
memiliki bahan-bahan yang bisa memungkinkan kehidupan 
cerdas seperti itu berkembang. 

Sementara itu, prinsip antropik final menyebutkan, karena 
kehidupan cerdas sudah muncul, ia tidak akan pernah punah. 

Akan tetapi, apakah kehidupan cerdas yang ada di Bumi 
tidak dijumpai di tempat lain di Alam Semesta? Atau, adakah 
apa yang disebut ETI ( extra-terrestrial intelligence )? 

Sejumlah sistem bintang yang mirip Tata-Surya dengan 
Matahari yang dikelilingi planet, sudah disurvai, dari 
teleskop radio di Arecibo, Puerto Rico, tahun 1972. Namun 
sejauh ini belum diperoleh jawaban atau konfirmasi mengenai 
adanya ETI. 


Kalaupun ada kehidupan berintelejensi tinggi 
di luar Bumi, kemungkinan dua peradaban 
bertemu kecil sekali. 

Franz Magnis Suseno dalam salah 
satu kuliah filsafatnya mengatakan, 

“Menurut saya, kalau pun ada 
kehidupan berintelejensi tinggi di luar 
Bumi, kemungkinan dua peradaban 
bertemu dalam satu ruang dan waktu 
rasanya kecil sekali. Bisa saja mereka 
telah mendarat di Bumi saat manusia 
masih tinggal di gua-gua, saat itu 
‘keanehan’ mereka mungkin dianggap 
fenomena alam biasa. Atau bisa jadi 
mereka baru tiba di sini saat manusia 
sudah punah....” [Sumber: Majalah 
Angkasa No.8 MEI 2000 Tahun X] 



INFO-UFO 


Nomor 06 












I 


aporan Utama 


Apakah UFO Merupakan 
Ancaman Bagi Manusia? 



M elihat UFO, dapat merupakan 
impian tetapi dapat juga 
menjadi momok yang 
menakutkan bagi setiap orang. 
Demikian pula dengan penampakan 
UFO. Kontroversi bahwa penampakan 
UFO merupakan rekayasa pemerintah 
dan militer atau gejala alam biasa, 
menjadi perdebatan. Militer juga 
dianggap berkonspirasi terhadap 
kebohongan cerita mengenai 
penampakan UFO. Dapat saja, UFO 
yang dilihat oleh para saksi, hanyalah 
sebagai upaya manipulasi pemerintah 
dan militer, dari sekian uji coba serta 
perlengkapan senjata maupun pesawat 
yang dimiliki oleh militer. 

Memang, kontroversi ini terjadi di 
Amerika Serikat, akan tetapi tidak 
menutup kemungkinan hal itu dapat 
saja terjadi di negara lainnya. Bukankah 
fenomena penampakan UFO (dan alien) 
konon pernah juga dialami oleh negara- 
negara lain, termasuk Indonesia? 

Sejak penampakan UFO yang 
pertama kali, Angkatan udara Amerika 
Serikat dituduh campur tangan, yaitu 
dengan serius mencoba 
menginvestigasi dan mengevaluasi 
penampakan UFO tersebut. Angkatan 
Udara AS pertama kali mempelaj ari UFO 
melalui Project Sign pada tahun 
1948.Sebuah laporan yang terkenal 
waktu itu adalah Condon Report. 

Panel Robertson-nya CIA, 
melaporkan pada tahun 1953, 
memberikan suatu masukan kepada 
posisi investigasi pemerintahan, 
dengan merekomondasikan bahwa 
agen-agen intelijen keamanan nasional 
mengambil berbagai tahapan-tahapan 
secara langsung untuk mengupas 
Unidentified Flying Objects (UFO). 
Ringkasan-ringkasan reportase 
pemerintah yang beragam menyiarkan 
kepada pers dan mempublikasikan, 
seringkali mengatakan cerita yang 
sangat berbeda dengan isinya yang 
sesungguhnya. 


Dari berbagai kasus yang masuk, 
memang sebagian besar bisa dikenali 
sebagai obyek atau fenomena umum. 
Namun ada cukup banyak kasus yang 
tetap misteri. Namun, mengapa 
kemudian komite sangat berhasrat 
untuk menolak fakta-fakta dari 
laporannya sendiri dan menekankan 
bahwa UFO tidaklah ada? 

Menjawab masalah ini, ada sebuah 
hipotesa, di mana berdasar kepada 
beberapa bukti dan kabar angin, 
menangkap bahwa piring terbang alien 
telah membentur permukaan tanah 
Amerika lebih sekali, dan alien-alien 


yang masih hidup telah diselamatkan 
dari reruntuhan itu. Jika ini yang terjadi, 
para penguasa mungkin harus menjaga 
kerahasiaannya demi kepentingan 
dinas rahasia mereka. 

Berdasarkan kejadian tersebut, 
alien-alien yang jatuh dan selamat di 
Amerika Serikat, telah memberikan 
informasi teknologi canggih yang 
mereka miliki. Di dalam pertukaran 
pertolongan ini, Amerika Serikat dan 
proyek luar angkasa lainnya telah 
diijinkan untuk melanjutkan penelitian 
mereka. 

Sebenarnya ada kelemahan dari 


Nomor 06 



INFO-UFO 




















Mayat alien yang dioptopsi, diketemukan dari reruntuhan UFO yang jatuh. 


hipotesa ini. Jika pesawat luar angkasa 
alien dapat bergerak dan melakukan 
percepatan dalam cara yang 
menakjubkan, mengapa kita tidak dapat 
memilikinya sampai saat ini? Bahkan 
setelah lebih dari empat dekade 
melakukan kontak serta pertukaran 
teknologi, sebagaimana disebutkan? 
Kelemahan kedua adalah upaya 
membohongi dalam kerahasiaan yang 
berkelanjutan bisa melahirkan 
kecurigaan baru sebagai suatu 
konspirasi. 

Bagaimanapun, meskipun UFO 
bukanlah pesawat luar angkasa alien, 
pemerintah mungkin mempunyai alasan 
yang baik untuk memanipulasikan 
kepercayaan yang meluas bahwa itu 
memang mereka, yang faktanya, 
sebenarnya adalah senjata-senjata 
rahasia atau pesawat udara biasa. 

Kesaksian penampakan UFO 
selanjutnya dapat ditolak sebagai 
sindiran, dan objek-objek mereka 
sendiri selanjutnya dapat dijelaskan 
sebagai pesawat udara sipil atau 
fenomena alam. 

William H Spaulding, seorang 
direktur dari Ground Saucer Watch 
(GSW) Arizona, membangun argumen 
ini, yang mana disebut oleh dia sebagai 
”Federal Hipothesis”, setelah analisis 
yang hati-hati terhadap ratusan kasus 
“Top Secret” UFO dan berhubungan 
dengan dokumen-dokumen yang 
diklasifikasikan di bawah “Freedom of 
Information Act’’. 

Spaulding mencatat bahwa area 
dari aktivitas UFO yang tinggi di 
Amerika Serikat ternyata berdekatan 
dengan tempat uji coba pesawat udara 
dan senjata-senjata rahasia. 

Jatuhan UFO dilaporkan dekat 
Roswell, New Mexico, pada awal bulan 
Juli 1947, peristiwa tersebut terjadi tidak 
lebih selang beberapa hari dari 
peluncuran roket B-2 dekat “White 
Sands Missile Range”. Sekitar pada 
waktu yang bersamaan, Angkatan 
Darat (Army) Amerika Serikat 
melepaskan salah satu dari balon-balon 
penelitian cuaca polyethylene-nya 
yang pertama. Salah satu dari balon- 
balon tersebut tentunya telah dapat 
dipertanggungjawabkan untuk 
pepuingan. Para saksi melaporkan 
sebagai sebuah material “incredibly 


tough” tidak seperti sesuatu yang 
pernah mereka lihat, berkenaan dengan 
polyethylene, - sesuatu yang tidak 
biasa yang terjadi di akhir tahun 1940- 
an. Walau demikian, penjelasan seperti 
inipun banyak kelemahan dan 
menghasilkan ketidakpuasan. 

Pada tahun 1987, serangkaian 
dokumen dengan klasifikasi “Top 
Secret” menyebabkan sebuah sensasi. 
Dokumen-dokumen “Top Secret” ini 
kelihatannya membuktikan bahwa 
pemerintahan Amerika Serikat telah 
berkonspirasi untuk mengungkapkan 
UFO yang hancur. Walau mereka 
akhirnya mengumumkannya sebagai 
suatu dokumen palsu, namun banyak 
sisi lain dari misteri yang ada meminta 
untuk dijelaskan. 

Waktu itu, produser TV Los 
Angeles - Jaime Shandera, mendapat¬ 
kan sebuah bingkisan yang tidak 
diduga yang ditempatkan di dalam 
mailbox-nya, tanggal 12 Desember 
1984. 

Shandera menemukan salinan dari 
dua buah dokumen, tertanggal 24 
September 1947, dan yang satunya 18 
November 1952. Dokumen pertama 
telah ditandai oleh Presiden Harry S 
Truman, dan yang kedua dialamatkan 
untuk Presiden D. Eisenhower, oleh 
Adm. H. Hillenkoetter, mantan direktur 
CIA. Keduanya bertuliskan ‘Top 
Secret”. 


Dokumen yang ditandai oleh 
Truman dimaksudkan untuk 
diklasifikasikan sebagai “executive”, 
memerintahkan kepada Sekretaris 
Pertahanan (Secretary of Defence) 
James V. Forrestal untuk memberikan 
kuasa kepadanya, setelah berkonsul¬ 
tasi dengan ilmuwan Nuklir Dr. 
Vannevar Bush, untuk menetapkan 
suatu tim ahli yang dapat langsung 
menjawab pertanyaan dan permintaan 
presiden, yang disebut Majestik -12 
(disingkat MJ-12). 

Yang aneh, mengapa Shandera 
harus menanti selama 2 tahun, sebelum 
memperkenalkannya kepada publik, 29 
Mei 1987. Shandera dalam pemaparan¬ 
nya telah melibatkan penulis William R 
Moore (yang mengarang “The Roswell 
Incident” dengan Charles Berlitz, 
seorang penulis “The Bermuda 
Triangle”) dan ahli crashed saucer 
Stanton T. Freedman. Teori dari kedua 
orang Moore dan Freedman 
membuktikan bahwa makalah mereka 
dan dokumen yang ada memang nyata 
dan asli. 

Shandera bagaimanapun 

mengklaim bahwa ia tidak mengetahui 
siapa yang mengiriminya material dan 
tidak mengerti mengapa ia dipilih untuk 
menerimanya. Shandera, Moore, dan 
Freedman selanjutnya dituntut untuk 
mendapatkan dokumentasi lebih lanjut 
untuk melindungi (backed up) 


INFO-UFO 


10 


Nomor 06 













Skuadron 142 yang siap dalam menyambut setiap tamu tak dikenal. 


keberadaan M J-12. 

Mereka mengatakan, mereka berada 
dalam kontak dengan “para inteligen 
operatif yang bertempat di level atas” 
yang dapat membuktikan keabsahan 
garis besar cerita dari surat-surat 
tersebut. Tentu saja, makalah-makalah 
mereka sendiri secepatnya mendapat 
serangan. 

Ini adalah kasus konspirasi yang 
tidak biasa untuk membuat sebuah 
konspirasi. Tapi siapa merencanakan 
melawan siapa adalah tidak begitu saja 
diketahui dengan j elas. 

Kekakuan dari saran yang sifatnya 
gurauan bahwa itu mungkin dengan 
sengaja untuk diekspos. Dalam kasus 
tersebut mungkin pekerjaan Cl A dalam 
usahanya untuk mendiskreditkan 
kelompok pro UFO. Tetapi hal itu rupa- 
rupanya boleh jadi bahwa kelompok pro 
UFO semata-mata diciptakan, bukti 
bahwa mereka diyakini sungguh- 
sungguh exis. Setiap orang yang 
tersandung diseberang bukti palsu 
yang pada permulaannya terlihat untuk 
dibuktikan keinginan teori mereka, 
dengan alasan yang tepat, untuk 
menjadi yang pertama kali berada di 
bawah kecurigaan. 

Yang jadi pertanyaan kini adalah, 
apakah UFO merupakan ancaman bagi 
umat manusia? Menurut pengamatan 
para pakar masalah UFO, nada 
perbedaan sikap dari pemerintah AS 
antara tahun 40-an dengan setelah 
tahun 60-an mengenai UFO. 

Ada berbagai peristiwa menarik 
yang perlu dikaji yang terjadi di masa 


itu. Hal ini bermula dari masa perang 
dunia kedua, di mana banyak sekali 
dilaporkan munculnya benda terbang 
aneh yang disebut sebagai Foo Fighter. 
Waktu itu, kedua pihak yang saling 
berperang sama-sama menduga bahwa 
Foo Fighter adalah senjata rahasia 
lawan mereka. Namun setelah perang 
usai, ternyata baru diketahui kalau Foo 
Fighter bukan milik salah satu negara. 

Memang, ada rumor yang 
mengatakan bahwa waktu itu Jerman 
mengembangkan sejumlah mesin 
terbang rahasia yang canggih. Atau 
bahkan ada juga teori yang 
mengungkapkan bahwa pihak Nazi 
telah melakukan konspirasi dengan 
alien. Proyek NAZI yang ambisius 
dalam rekayasa genetika, 
pengembangan persenjataan dan lain- 
lainnya, menumbuhkan kecurigaan 
tersebut. Tapi, siapa yang bisa 
mempercayainya? Persoalan, banyak 
dokumen yang dihancurkan oleh para 
perwira tinggi NAZI saat Jerman kalah. 


Dan setelah itu ada Proyek Paper Clip, 
di mana para pakar teknologi Jerman 
sebagian ditransfer ke Amerika untuk 
bekerja kepada pihak AS. Kalaupun 
dokumen itu ada, maka tentu saja akan 
dirahasiakan oleh mereka yang 
menemukannya. Hanya saja, 
persoalannya tidak berhenti sampai 
disitu. 

Kejadian yang berlangsung di 
Amerika Serikat setelah perang dunia 
kedua berakhir menarik untuk disimak. 
Tahun 1947 merupakan tahun yang 
sibuk bagi masalah UFO. Diawali 
dengan kesaksian Kenneth Arnold 
yang mempopulerkan istilah piring 
terbang, dilanjutkan dengan berita 
sensasional mengenai jatuhnya UFO di 
Roswell. Mau tidak mau, masyarakat 
Amerika Serikat menjadi bertanya- 
tanya, kalau memang benar ada UFO, 
apa maksud kedatangan mereka. 
Berhubung waktu itu presiden Amerika 
Serikat adalah Harry S. Truman, 
menegaskan, ‘7 can assure you that 
flyingsaucers, given that they exist, are 
not contructed by anypower on earth. ” 
yang artinya “Saya dapat meyakinkan 
Anda bahwa piring terbang, jika mereka 
ada, tidak dibuat oleh kekuatan mana 
pun di bumi.” Tentu saja hal ini 
membuat opini publik waktu itu bahwa 
UFO berasal dari luar bumi. Dan yang 
perlu diingat adalah, masyarakat saat 
itu masih trauma akibat perang yang 
dahsyat, meski Amerika tidak terkena 
dampaknya secara langsung. Di sisi 
lain, Amerika sendiri menunjukkan diri 
sebagai sebuah negara adikuasa yang 
berusaha lebih unggul dari negara yang 
lain. 

Adanya anggapan bahwa makhluk 
luar angkasa telah datang dengan 



Menara kontrol Washington National mendeteksi kehadiran UFO, 1952. 


Nomor 06 


11 


INFO-UFO 



menggunakan teknologi yang sangat 
canggih, membuat cemas banyak 
orang. Sebuah acara radio yang 
menyiarkan cerita H.G. Wells yang 
berjudul “War of The Worlds” telah 
menyebabkan kepanikan. Padahal cerita 
itu sendiri adalah fiksi. Kejadian ini, 
barangkali merupakan sebuah test-case 
jika memang alien datang untuk 
menguasai bumi. Di masa itu, film luar 
angkasa yang menggambarkan alien 
yang jahat dan berambisi menguasai 
planet bumi, ramai dibicarakan orang. 

Pemunculan UFO menjadi sangat 
umum di Amerika Serikat dan mau tidak 
mau hal ini harus menjadi perhatian 
khusus bagi militer, khususnya 
angkatan udara. Setiap kadet angkatan 
udara AS mendapat pelatihan khusus 
bagaimana menyikapi masalah UFO. 
Dan sejak tahun 1948, banyak upaya 
pengejaran terhadap UFO. Bahkan 
umumnya, kehadiran UFO disambut 
dengan sikap bermusuhan. Hal ini juga 
terjadi di Indonesia sebagaimana 
diungkapkan oleh Marsekal Udara 
Roesmin Nurjadin yang waktu itu 


menjabat sebagai Menteri/Panglima 
TNI-AU mengatakan bahwa “UFO 
yang terlihat di Indonesia sama dengan 
yang terlihat di negara-negara lain. 
Kadang mereka merupakan masalah 
bagi pertahanan udara kita dan pernah 
sekali kita terpaksa menembak mereka.” 

Fakta yang terjadi di masa itu 
menunjukkan kalau UFO jelas dianggap 
sebagai suatu ancaman bagi manusia. 
Lalu, apakah UFO memang tidak dapat 
dilawan? Ada teori yang mengatakan 
bahwa kejatuhan UFO di Roswell 
sebenarnya bukan karena kecelakaan 
biasa, namun karena UFO tersebut 
ditembak jatuh oleh pihak militer AS. 

Antara tahun 1948 sampai 1952, 
barangkali merupakan masa di mana 
pihak militer AS mengambil sikap 
sangat hati-hati, bahkan bermusuhan, 
bila menghadapi UFO. Sebuah peristiwa 
aneh terjadi di tahun 1952, ketika 
sejumlah UFO muncul di atas gedung 
Capitol, Washington DC. Tak ada yang 
tahu persis apa yang terjadi waktu itu. 
Apakah kedatangan sejumlah UFO 
tersebut merupakan awal “gencatan 


senjata” atau perubahan sikap? Apakah 
saat itu telah terj adi kunjungan “resmi” 
dari alien kepada sejumlah pemimpin 
Amerika Serikat? 

Menurut pandangan para peneliti 
UFO, setelah tahun 1952, terutama 
setelah tahun 60-an, banyak kasus 
penculikan oleh alien dilaporkan. Dan 
sejak tahun-tahun itu, pemerintah AS 
makin keras dalam menolak 
kemungkinan adanya UFO. 

Ada rumor yang mengatakan 
bahwa telah terjadi konspirasi antara 
pemerintah dengan alien, di mana alien 
mendapat kebebasan untuk melakukan 
penculikan, sementara imbalannya 
adalah berupa transfer teknologi, 
berbagai peralatan yang diduga 
merupakan hasil transfer adalah 
perangkat elektronik transistor, chips, 
microwave, laser dan mungkin juga 
teknologi jet. Penculikan itu sendiri, 
dikatakan motivasinya adalah untuk 
mengamankan materi genetika. Tapi 
belakangan, disadari alien ternyata 
memiliki motivasi lain. Hanya saja, siapa 
yang bisa membuktikannya? 



/wsc 



HARDWARE 


MLL'l l SARANA COMPUTER 


Kami mamberiban Garansi b u ban Janji 

SOFTWARE - SERVICE - RENTAL - TRAIN1NG - MAINTENANCE - NETW0RK1NG 


Ganpular 

Sarie$ 



TOSHIBA 


MONITOR 

Glfc 



Rockwell 


D-Link 



fSftff Canon HHSST ®Seagate 

Importers & Dlstrlhutlon of; f 

P71 And n* * Mflharhoirdi, SIM Modul«, Add-on Csrd, Fruiuor, FIm^ Ditk Drl^C&mputir Cih. Kflyboirdi ’Tp'-y 
Zmi UpVn - MuhiiTiMfiH. Sound Cird, SpNkir, CD-Rihm, CD Tifa. Hiid S«t, Mltroptow 

- Hirtduk, Prlnllr F Fix Modem, Note Boak, Monilor, Computer Tlbie, Nvtworldng. 

• No boriy gives you as g«od as MSC • 


SpMksr 



• .vt -t#. 


Surabaya : Jl. Kalimantan 16 D (Pertokoan Biliton Permai). 

Telp. (031) 503-6666 (Hunting) Fax. (031) 503-3146 E-mail: msckal@sby.mega.net.id 
Jl. Kusuma Bangsa (THR Surabaya Mali Lt. II Blok2A-18) 

Telp. (031) 532-2380; 547-8708 Fax. (031) 547-8708 E-mail: mscthr@telkom.net.id 
Malang : Jl. Bromo 18, Malang Telp.(0341) 357-555 (Hunting); 357-554, Fax. (0341) 357-554 
E-mail: mscmlg@mlg.mega.net.id 

Denpasar : Jl. Raya Sesetan 85 Telp. (0361)729-051 -52; 237-118 Fax. (0361)237-118 
E-mail :mscdps@indosat.net.id 

Yoygyakarta : Jl. Letjend Suprapto 64 Telp. (0274) 589-454; 082.2741364; 082.2741348 
E-mail: mscygy@indo.net.id 


m c 


Distribution 


Dealer W elcome - 

Telp. (031) 847-0888 (hunting) 
842-0573 (hunting) 
Fax. (031) 843-2522 

E-mail: mscdelta@indosat.net.id 


INFO-UFO 


12 


Nomor 06 












I 


a 


p o r a n Khusus 


Bagaimana Kalau Terlibat 
Dog Fight Dengan UFO 


S ebelumnya banyak yang 
meragukan adanya UFO karena 
UFO dianggap tidak bisa dilacak 
dengan radar. Namun setelah 
penyaksian-penyaksian dengan radar 
mulai diterima, maka jumlah orang- 
orang yang percaya akan adanya UFO 
makin bertambah banyak. Penyaksian 
dengan radar yang pertama tercatat 
pada tanggal 15 Oktober 1948, ketika 
sebuah pesawat tempur malam dari 
Northrop F-61 Black Widow sedang 
berpatroli di atas Jepang dan 
menangkap sebuah sasaran yang tak 
dikenal terbaca oleh radarnya. 
Kemudian F-61 itu mencoba untuk 
menyergap UFO tadi dan mendekatinya 
sampai pada jarak 3700 m, akan tetapi 
sewaktu F-61 itu akan mendekati, UFO 
tersebut menambah kecepatannya 
sampai dengan 1200 mph. Alhasil, F-61 
ketinggalan sangat jauh dan anehnya, 
UFO tersebut memperlambat kecepata- 
nya. Pesawat tempur F-61 itu mencoba 
sampai enam kali untuk mendekati UFO 
tersebut, dan sekali pesawat F-61 itu 
cukup dekat untuk mengamati 
kemudian, mengidentifikasikan UFO 
tersebut. UFO itu berbentuk seperti 
sebuah peluru senapan, panjangnya 
enam sampai sembilan meter. 


Pihak militer dianggap tahu banyak 
tentang keberadaan UFO akan tetapi 
masalah ini di tutup-tutupi dengan 
alasan dapat membuat panik 
masyarakat dunia. Keterlibatan militer 
pada masalah UFO ini dapat dijelaskan 
oleh pertempuran udara antara pesawat 
tempur angkatan udara dengan UFO 
yang pernah terjadi pada tahun-tahun 
sebelumnya. 

Sebelumnya, pada tanggal 7 
Januari 1948 pukul 13:15 telah terjadi 
pertempuran udara antara pesawat P- 
51D Mustang milik AS dengan pesawat 
UFO yang terjadi di atas negara bagian 
Kentucky dan Ohio yang ber- pilot-kan 
kapten Thomas F. Mantell yang 
akhirnya diketemukan pada keesokan 
harinya tewas dalam reruntuhan 
pesawatnya. 

Kemudian sebuah pengejaran di 
udara terjadi lagi pada tanggal 1 
Oktober 1948. Pesawat tempur P-51 
Mustang dari kesatuan flight “ Air 
National Guard 44 yang berpangkalan 
di lapangan terbang Fargo. North 
Dakota yang berpilotkan Letnan 
George Gorman, mantan instruktur 
penerbangan dalam perang dunia II. 

Peristiwa ini terjadi tepatnya pada 
pukul 21:00. Saat itu Letnan Gorman 


dengan pesawat P-51 Mustangnya akan 
mendarat di lapangan terbang Fargo 
setelah melakukan patroli rutin. Tapi 
tiba-tiba dia melihat cahaya berekor 
dari sebuah pesawat lain, kurang lebih 
sejauh hampir 1 kilometer, kemudian dia 
segera menanyakan apa yang dilihatnya 
itu kepada menara pangkalan udara 
Fargo dan menara menjawab bahwa 
satu-satunya pesawat lain yang diatas 
lapangan adalah sebuah pesawat 44 Piper 
Cub”. Tetapi yang dilihat letnan Gorman 
bukan itu karena dia tahu Piper Cub itu 
berada tepat di bawahnya. Lalu letnan 
Gorman memutuskan untuk mendekati 
benda itu, dia mengidentifikasikan 
benda itu berwarna putih sekali, 
berbentuk bundar dan mempunyai tepi 
yang kabur, kemudian lampunya 
menyala lalu padam, nyala padam. 
Tetapi waktu letnan Gorman mendekati 
benda itu lampunya berhenti berkedip- 
kedip dan sebalikanya lampunya 
berganti menyala dengan tetap. 
Kemudian benda itu berbelok ke kiri 
dengan tajam, melewati menara. Lalu 
letnan Gorman menukik ke arah benda 
itu tapi, dia tidak bisa mencapai benda 
itu. Saat itu benda itu mulai meninggi 
dan berbelok ke kiri kemudian, letnan 
Gorman membelokkan P-51 -nya 
dengan tajam dan mencoba memotong 
jalan benda tersebut di dalam belokan 
itu. Pada waktu mereka berdua ada pada 
ketinggian 2100 m. Tiba-tiba benda itu 
membuat belokan kanan yang tajam, 
dan mereka kini saling mendekat. Ketika 
mereka akan bertabrakan, letnan Gorman 
menukik dan benda itu melesat diatas 
kokpit pesawat letnan Gorman pada 
jarak kurang lebih 152 m dan letnan 
Gorman tetap mengejarnya terus ketika 
suatu tubrukan tidak dapat dihindarkan 
lagi, benda itu naik vertikal ke atas 
dengan cepat dan letnan Gorman 
mengejarnya sampai ketinggian 4300m. 
Ketika pesawat letnan Gorman masuk 
ke area 44 jatuh lumpuh 44 benda itu 
berbelok ke barat laut utara yang 



Pesawat P-51 Mustang merupakan pesawat yang paling sering ditugaskan 
mengejar UFO. Salah satu korban tewas adalah Kapten Thomas F. Mantell 


Nomor 06 


13 


INFO-UFO 






kemudian hilang dari pandangan letnan 
Gorman. 

Letnan Gorman mengatakan bahwa 
benda itu tidak mengeluarkan suara 
ataupun instrumen-instrumen suara 
yang lain dan benda itu juga tidak 
mengeluarkan asap bahan bakar 
seperti pesawat lain. Kecepatannya 
sangat dahsyat. Gorman menambahkan 
bahwa bekali-kali pesawatnya berdaya 
maximum, dengan kecepatan diantara 
300 sampai 400 mph tapi tetap saja 
pesawatnya tidak dapat mengejar 
benda itu. Cakram yang bercahaya aneh 
itu tampak kurang lebih selama 27 
menit. 

Kesaksian letnan Gorman tentang 
pertempurannya dengan benda aneh 
itu di sangsikan, mereka menganggap 
bahwa itu hanya penerangan buritan 
sebuah pesawat yang lain dan ada yang 
mengira benda aneh tersebut adalah 
sebuah pesawat pancargas Kanada 
yang telah melewati perbatasan. 

Kemudian pada tanggal 18 
November 1948 terjadi peristiwa 
pengejaran diatas pangkalan angkatan 
udara Andrews, Washington D.C. yang 
mirip dengan pertempuran letnan 
Gorman. Sebuah pesawat latih dari type 
T-6 Harvard yang dikemudikan oleh 
letnan H.G. Combs dan letnan Jackson. 

Bermula pada pukul 21:45 letnan 
Combs melihat sebuah cahaya yang 
bergerak dari utara ke selatan diatas 
pangkalan udara Andrews yang 
seperti cahaya berwarna putih yang 
berpijar. Mereka mengira cahaya itu 
bersumber dari sebuah pesawat 
terbang yang hanya mempunyai satu 
lampu pendarat. Kemudian letnan 
Combs mendekati cahaya tersebut 
untuk lebih jelas melihatnya.Pada 
waktu itu posisi pesawat letnan Combs 
cukup tinggi di atas pola lalu lintas 
pendaratan. Setelah dia mendekati 
cahaya itu dia baru tahu bahwa cahaya 
itu bukanlah sebuah pesawat yang dia 
perkirakan. Kemudian letnan Combs 
menyalakan lampu navigasinya tetapi 
tidak mendapat jawaban, lalu dia 
mencoba untuk lebih dekat lagi, tetapi 
cahaya itu dengan cepat membubung 
dan terbang tepat diatas pesawat 
letnan Combs. Kemudian letnan 
Combs mencoba untuk mendekati lagi 
tetapi cahaya itu berbelok lalu dia 
mencoba memotong belokannya, dan 


pada waktu itu pula letnan Combs 
mencoba menempatkan cahaya itu 
antara bulan dengan pesawatnya, tetapi 
dengan menurunkan katup pendarat 
sekalipun tidak berhasil memotong 
jalannya didalam belokan itu. 

Letnan Combs dan letnan Jackson 
mengejar cahaya itu naik turun dan 
berkeliling selama kurang lebih 10 
menit. Kemudian sebagai usaha 
terakhir mereka lalu terbang melewati 
benda tersebut seraya menyalakan 
lampu-lampu pendarat. Tepat sebelum 
benda itu membuat belokan terakhir 
yang rapat sekali untuk selanjutnya 
terbang menuju ke pantai. Mereka 
melihat bahwa benda itu berbentuk 
seperti corong yang berwarna abu-abu 
gelap, dengan ukuran yang lebih kecil 
daripada pesawat Harvard yang mereka 
kemudikan. Tapi mereka tidak dapat 
memastikan apakah cahaya tadi 
terpasang pada benda itu ataukah 
seluruh benda itu berpijar. 

Mulai awal bulan Desember 1948 
bagian intelligence dari Angkatan 
Udara Amerika Serikat mendapat 
laporan-laporan yang masuk tentang 
bola-bola api yang berwarna hijau. 
Kebanyakan laporan tersebut dari 
bagian barat daya Amerika Serikat, dan 
disaksikan oleh ribuan orang, termasuk 
tokoh-tokoh penting dari kalangan 
Angkatan Udara, kalangan sarjana, 
kalangan teknisi dan penduduk biasa. 

Puncak kegiatan bola-bola api hijau 
tercatat pada tanggal 5 Desember 1948 
malam disekitar Las Vegas dan 
Albuquerque di New Mexico. Pada 
pukul 21:05 awak pesawat sebuah C-47 
milik Angkatan Udara Amerika Serikat 
menyaksikan sebuah UFO semacam itu 
di dekat Las Vegas. 


Tepat 22 menit kemudian, yaitu 
pada pukul 21:27 peristiwa itu terulang 
lagi sewaktu mereka terbang pada 
ketinggian 5500m sejauh 10 mil 
disebelah timur Albuquerque. Bola api 
hijau itu melintasi udara didepan 
pesawat mereka dan berbentuk seperti 
meteor, tapi warnanya adalah hijau 
terang dan lintasannya pun bukannya 
melengkung kebawah seperti 
kebanyakan meteor lainnya. Bola api 
berwarna hijau itu bertolak rendah, dari 
dekat lereng timur dari pegunungan 
Sandia, kemudian membusur keatas 
sedikit untuk selanjutnya 
mendatar.ukurannya jauh lebih besar 
dari meteor pada umumnya. Kemudian 
pilot pesawat C- 47 itu kemudian 
melaporkan kejadian itu dengan radio 
kepada menara pangkalan angkatan 
udara Kirtland yang selanjutnya 
menyampaikannya kepada perwira 
intelligence pangkalan. 

Bola api hijau menimbulkan 
kecurigaan di kalangan militer karena 
bola api hijau itu berterbangan justru 
di daerah barat daya Amerika Serikat 
yang dijaga sangat ketat. Karena disitu 
terdapat pangkalan-pangkalan pesawat 
penyergap, stasiun radar dan instalasi- 
instalasi pertahanan penting , yang 
didirikan untuk menjaga Los Alamos 
dan Sandia Base yang merupakan 
tulang punggung bom atom. 

Disamping itu benda-benda aneh 
tadi menampakkan diri hampir setiap 
malam, dan disaksikan oleh banyak 
saksi. Bahkan diantaranya mereka 
adalah para sarjana, yang telah berkali- 
kali menyaksikan bola-bola api hijau 
tersebut. 

Bersambung ke halaman 32 


INFO-UFO 


14 


Nomor 06 






s 


tudi Banding 


Banaspati atau Mutilasi Hewan? 



Di Puerto Rico ada kasus serupa yang disebut Chupacabras. 


M itos pulung gantung di 
Gunung Kidul sampai 
sekarang tetap ada. Pulung 
gantung dipercaya berbentuk seperti 
cahaya yang menakutkan dan selalu 
memakan korban manusia dan hewan 
piaraan warga di sekitar kaki Gunung 
Kidul. Ada yang mengkaitkan dengan 
sosok Banaspati? Apa sebenarnya 
mitos pulung gantung tersebut? 
Apakah cahaya aneh yang muncul itu 
sebenarnya adalah UFO? 

Biasanya cahaya aneh itu muncul 
pada malam hari. Di mana cahaya itu 
muncul dan menghilang, dipercaya 
akan terjadi mala petaka berupa 
kematian atau tragedi lainnya. Misteri 
ini merebak kembali dengan wujud 
yang berbeda. Kali ini ratusan kambing 
milik masyarakat di kaki Gunung Kidul 
ditemukan tewas. Ulah siapakah ini? 

Tabloid Posmo pernah mengulas 
mengenai hal ini dari sudut pandang 
paranormal. Memang ada pro dan 
kontra tentang keberadaan pulung 
kematian ini. Sebagian kaum muda dan 
modernis menolaknya. Selebihnya, 
terutama golongan sepuh, spiritualis, 
dan pengikut ajaran banyak yang 
mempercayai sebagai keadaan yang 
buruk. Dipercaya bahwa cahaya 
pulung yang muncul akan diikuti 
dengan peristiwa yang menyedihkan. 
Lalu bagaimana wujud sebenarnya 
pulung maut ini? 

Tak banyak tokoh spiritual, budaya, 
apalagi masyarakat awam yang bisa 
menggambarkan dengan jelas bleger 
(wujud) pulung itu. Hanya tradisi lisan 
yang turun-temurunlah yang 
menyebut, ia berupa cahaya. Seperti 
meteor yang jatuh ke bumi, berwarna 
merah menyala, terang menyilaukan. 
Saat cahaya itu muncul dan tiba di 
sebuah tempat atau desa maka cahaya 
itu makin membesar dan jatuh 
menghilang. Cahaya pulung ini akan 
bisa dilihat dengan mata telanjang dari 
kejauhan. Karena gampang dilihat 


inilah masyarakat sudah bisa menebak, 
di mana cahaya maut itu menghilang. 
Maka keesokan harinya merebak kabar 
buruk. 

Pulung gantung di Gunung Kidul 
berwujud cahaya hijau kemerah- 
merahan. Cahaya itu biasanya meluncur 
dan jatuh meneror manusia. 
Munculnya saat sekitar pukul 20.00 
WIB, ketika umumnya anak-anak sudah 
tidur lelap. Cahaya ini dikatakan simbol 


kematian dan maut, diyakini pulung ini 
mentranformasikan diri sebagai 
pendorong tindakan nekat. Apakah 
ada semacam proses pengendalian 
pikiran (mind control) atau seperti yang 
terjadi di luar negeri, bahwa hal itu ada 
hubungannya dengan fenomena UFO? 

Lebih jauh lagi, keanehan yang terjadi 
di kawasan Gunung Kidul ini ditambah 
lagi dengan matinya sejumlah ternak 


Nomor 06 


15 


INFO-UFO 



dengan cara yang aneh. Mulanya 
masyarakat Gunung Kidul menganggap 
petaka ini hanya kejadian biasa. 
Bahkan, ratusan kambing yang mati itu 
diduga akibat dimakan serigala hutan. 
Namun, sekarang ini warga mulai curiga 
dan menyebut-nyebut adanya makhluk 
yang mereka anggap gaib dan disebut 
sebagai banaspati. Menurut 
kepercayaan, makhluk itu bisa 
berwujud anjing-anjing liar atau 
banaspati muncul di malam hari dan 
sulit ditangkap karena bisa menghilang 
secepat kilat. 

Peristiwa menyedihkan ini melanda 
Kelurahan Giri Mulyo, Giri Wungu, Giri 
Sekar, dan Kelurahan Giri Purwo 
Kecamatan Panggang. Dalam beberapa 
bulan terakhir ini (sekitar Mei 2001), 
sedikitnya dilaporkan 200 ekor kambing 
telah jadi korban. Kambing-kambing ini 
lebih dulu diterkam, dihisap darahnya, 
dan diambil hatinya. Umumnya 
makhluk itu mengincar darahnya saja. 
Tak hanya kambing, anak sapi juga 
menjadi incaran. Namun umumnya 
masih dapat diselamatkan. Biasanya 
kambing yang jadi korban akan habis 
tanpa sisa. Semua dibunuh dan dihisap 
darahnya sampai habis. Kadang hanya 
disisakan kepala atau kakinya saja. 
Terlihat betapa liar dan hausnya 
makhluk misterius ini, hingga di 
kandang kambing itu tak ada ceceran 
darah setetes pun. Warga setempat 
menganggap ini benar-benar aneh. 

Kalau kita mempelaj ari masalah UFO 
dan alien, maka mau tidak mau kita akan 
berpikir bahwa kasus ini mirip dengan 
Chupacabras atau mutilasi hewan 
(animal mutilation) yang juga dikaitkan 
dengan kehadiran UFO. Dari data-data 
yang ada, munculnya cahaya aneh di 
langit yang dianggap sebagai pulung, 
bisa dianggap hal itu merupakan 




pemunculan UFO. Secara umum, 
fenomena yang ada mempunyai 
kemiripan. Hanya saja, masyarakat kita 
menganggap hal ini berhubungan 
dengan makhluk gaib atau siluman. 
Sebagian menyebutnya sebagai 
siluman gandrong. 

Kapolres Gunung Kidul, Drs 
Charles Maail juga mengaku siap jika 
warga perlu bantuan untuk menangkap 
serigala-serigala tadi. Warga bukannya 
memanfaatkan tawaran itu, tetapi justru 
menyangsikan kemampuan siapa pun, 
termasuk polisi, untuk menangkap 
serigala tersebut. “Kalau ada yang bisa 
menangkap serigala itu, ia pasti hebat 
sekali. Sebab, warga yang tiap malam 
mengadakan ronda saja tak pernah 
berhasil,” ujar Maryo (50), petani 
Purwosari. 

Menurutnya, makhluk yang 
sekarang ini melakukan teror di wilayah 
itu bukan jenis segawon (anjing, Red). 
“Itu ulah banaspati (hantu, Red). Ia 
muncul malam hari, makanannya darah. 
Ketika mau ditangkap, dengan cepat 
menghilang,” katanya. 

Lalu benarkah anjing hutan itu yang 
jadi biang keladinya? Kalangan spiritual 



dan tokoh-tokoh sepuh di Gunung 
Kidul menolaknya. Karena kalau hanya 
hewan biasa tentu tak akan bersifat 
musiman. Bisa setiap bulan. Karena 
sebagai tradisi masyarakat Gunung 
Kidul, punya kandang di tengah hutan 
dan pinggir pantai. Tentu saja, kalau 
ini ulah hewan liar pasti setiap saat akan 
menyerang kandang yang tak pernah 
dijaga itu. 

”Kejadian yang sama juga terjadi 
tahun lalu. Saat itu desa kami yang 
paling parah. Banyak warga mengira itu 
ulah anjing liar, tetapi setelah dijerat 
yang kena hanya dua. Satu memang 
anjing liar dan satu lagi dari kampung. 
Namun masyarakat meragukan karena 
anjing itu tampak jinak. Maka peristiwa 
serangan tahun ini modusnya sama, 
jelas makhluk itulah yang berbuat. 
Banyak orang-orang pinter menyebut 
itu anjing siluman atau banaspati,” 
tutur Sardjiyo, Kepala Desa Giri Mulyo. 
Yang aneh ternak mereka diserang 
hanya pada bagian lehernya saja. Dan 
darahnya mengering dihisap habis 
siluman grandong tersebut. Mirip 
dengan para korban Chupacabras. 

Beberapa tokoh budaya Wonosari, 
Slamet Hariadi Spd, juga menyebut 
bahwa sesuai ciri-ciri kurban yang 
ditinggalkan itu dimungkinkan ulah 
banaspati. “Makhluk ini punya ciri 
menghisap darah dan mengambil hati 
korbannya. Menurut cerita lisan leluhur 
kita banaspati itu wujudnya seperti 
kukusan, (alat memasak berbetuk 
kerucut dari bambu, Red) warnanya 
merah menyala,” tuturnya. Apakah hal 
ini menggambarkan bentuk UFO yang 


Beberapa kasus mutilasi hewan yang misterius terjadi di Amerika Serikat. 


muncul di sana? ^ 


INFO-UFO 



Nomor 06 









I t r a Dimensi 

Alien dan Kehidupan Manusia 

(Bagian Keenam) 



UFO mulai diperhatikan serius sejak Perang Dunia II. Namun untuk 
menghindari kepanikan, militer merahasiakan temuan mereka. 


S emenj ak peristiwa j atuhnya UFO 
di Roswell, New Mexico, pada 
tanggal 2 Juli 1947 dan temuan 
UFO lain yang terjatuh di San 
Augustine Flats dekat Magdalena, 
New Mexico, pemerintah Amerika 
Serikat mulai mendalami masalah UFO. 
Pada tahun 1952, kota-kota besar 
dipenuhi oleh penampakan sejumlah 
piring terbang, termasuk di Washington 
D.C. tepatnya di atas gedung Capitol. 
Kejadian ini yang pada akhirnya 
melibatkan kekuatan intelijen Amerika 
Serikat (CIA, NSA, DIA, FBI) mencoba 
menjaga situasi tetap di bawah kendali 
sampai mereka dapat mengetahui apa 
yang sebenarnya sedang terjadi. 
Selama kurun waktu ini pemerintah 
Amerika Serikat membentuk sebuah tim 
kerja yang dikenal dengan Majestic 
Twelve (MJ-12). Anggota-anggota 
aslinya adalah Laksamana Roscoe H. 
Hillenkoetter, DR. Vannevar Bush, 
Sekretaris James Forrestal, Jenderal 
Nathan P. Twinning, Jenderal Hoyt S. 
Vandenburg, DR. Detlev Bronk, DR. 
Jerome Hunsaker, Mr. Sidney W. 
Souers, Mr. Gordon Gray, DR. Donald 
Menzel, Jenderal Robert M. Montague 
dan DR. Lloyd V. Berkner. 

Project Sign didirikan pada bulan 
Desember 1947 untuk mendapatkan 
informasi sebanyak mungkin tentang 
UFO termasuk karakteristik- 
karakteristik istimewa mereka. Project 


Sign dikembangkan ke dalam Project 
Grudge pada bulan Desember 1948, 
Project Grudge memiliki rekan-rekan 
dari kalangan sipil yang bernama 
Project Bluebook, hanya saja laporan- 
laporan “yang dianggap tidak 
berbahaya” saja yang dibahas oleh 
Project Bluebook. MJ-12 
mengembangkan sebuah rencana awal 
mengenai segala kemungkinan yang 
disebut dengan MJ-1949-04P/78 pada 
tahun 1949, berisi tentang pemberian 


ijin terhadap masyarakat umum untuk 
mengungkapkan beberapa data yang 
seharusnya untuk kepentingannya 
sendiri. 

Laksamana Hillenkotter, Direktur 
CIA dari tanggal 1 Mei 1947 sampai 
dengan September 1950, memutuskan 
untuk mengaktifkan “Panel 
Robertson” yang dirancang untuk 
memantau kelompok-kelompok sipil 
yang mengkaji tentang UFO. Dia juga 
terlibat dalam NICAP dan dipilih 
sebagai anggota direksi pada tahun 
1956. Dari posisi inilah dia dapat 
bertindak sebagai “tahi lalat” MJ-12, 
beserta timnya yang penuh dengan 
ahli-ahli yang dirahasiakan. MJ-12 dan 
orang-orang yang menggantinya telah 
melakukan pembodohan masyarakat 
selama 39 tahun, termasuk dari dunia 
barat, dengan menempatkan ahli-ahli 
palsu dan menebarkan pengaruhnya di 
belakang mereka untuk membuat 
rencana kerja, dengan keberhasilan 
yang diramalkan. Konon hal itu terjadi 
sampai sekarang. 



Roscoe H. Hillenkoetter - Dr. Donald Menzel - Jend. Robert M. Montague 


Nomor 06 


17 


INFO-UFO 




























Jend. Nathan P. Twinning - Mr. Sidney W. Souers - Dr.. Jerome Hunsaker 


DR. Bennewitz, seorang ilmuwan 
sipil, meneliti UFO di daerah 
penyimpanan senjata Monzano di 
Albuquerque, New Mexico berhasil 
membuat sebuah sistem coding untuk 
berkomunikasi dengan para alien saat 
mereka terbang di atas daerah tersebut. 
Apa yang dia temukan adalah bahwa 
sesudah hubungan awal dengan para 
alien beberapa tahun yang lalu, 
pemerintah sepakat memberikan markas 
bawah tanah di kawasan Amerika 
Serikat dalam pengembalian rahasia- 
rahasia teknologi tertentu dengan 
perjanjian para alien akan 
mengungkapkannya kepada 

pemerintah Amerika Serikat. Para alien 
juga diijinkan melakukan operasi- 
operasi tertentu, penculikan-penculikan 
dan pencatatan (mutilasi) tanpa 
intervensi. 

Pemerintah juga menyadari bahwa 
alien, selanjutnya disebut dengan 
“grey”, melakukan penculikan untuk 
mengamankan materi-materi genetika. 


Pemerintah menuntut grey untuk 
menyediakan sebuah daftar yang 
kemudian dilaporkan kepada Dewan 
Keamanan Nasional. Pada waktu itu, 
pemerintah berpikir bahwa the grey 
pada dasarnya merupakan makhluk 
yang dapat ditoleransi, meskipun agak 
tidak disukai. Mereka mengira pada 
waktu itu tidak beralasan jika 
menganggap bahwa masyarakat akan 
mendapat manfaat atas keberadaan 
mereka. Antara tahun 1968 dan 1969 
sebuah rencana telah disusun untuk 
membuat masyarakat umum menyadari 
akan kehadiran mereka selama lebih dua 
puluh tahun. 

Ketika pemerintah Amerika Serikat 
mempelajari lebih lanjut tentang 
penculikan-penculikan tersebut, 
ternyata lebih sering dan lebih 
membahayakan dari pada yang mereka 
yakini. Kekhawatiran mereka juga 
berdasarkan informasi mengenai tujuan 
penculikan yang dilakukan seperti 
untuk persilangan genetika, penerapan 


subliminal post-hypnotic suggestions 
yang akan mendorong korban 
penculikan melakukan beberapa 
tindakan khusus pada saat yang 
ditentukan mungkin satu, dua atau tiga 
tahun mendatang dan penanaman atau 
implantasi peralatan pemantau discoid 
kedalam jaringan otot korban. 

Adanya konspirasi pejabat-pejabat 
tingkat tinggi dengan para alien itu 
memang menjadi sebuah tanda tanya. 
Persekongkolan tersebut mungkin 
telah menanggung biaya yang sangat 
besar, selain itu juga korban-korban 
penculikan yang tidak terhitung. Tapi, 
transfer teknologi alien oleh 
pemerintah Amerika Serikat pada 
awalnya dikatakan berhasil, di mana 
teknologi yang didapat adalah kode 
UPC dan sistem transfer dana secara 
elektronik, peralatan elektronik seperti 
transistor dan IC serta laser. Bahkan 
ada dugaan kalau teknologi mesin jet 
adalah berdasarkan dari teknologi 
UFO. Hal ini dikaitkan dengan kurun 
waktu penemuan teknologi mesin jet 
yang bersamaan dengan masa jatuhnya 
UFO di Roswell. Padahal sebelumnya 
teknologi penerbangan masih 
menggunakan sistem propeler. Proyek 
Tesla disebut-sebut sangat berkaitan 
dengan teknologi yang dimiliki oleh 
alien. 

Seorang ahli teori konspirasi, John 
Judge, dalam rekaman ceramahnya 
tentang “Sesuatu yang tak dikenal 
dalam pandangan seorang fasis” 
memuat kasus besar tentang makhluk 
piring terbang yang terpendam dan 
pejabat tinggi pemerintah proyek 
penelitian, menggunakan rahasia piring 
terbang yang diwarisi dari Nazi di akhir 
Perang Dunia II. 

Tetapi Jaques Valle, seorang 
peneliti fisika UFO, dalam “messengers 
of Deception” mengusulkan bahwa dia 
tidak percaya tentang kebenaran 
penculikan membawa peningkatan 
teknologi pesawat terbang. Dia 
mengemukakan, “Mereka 

membawanya dalam perjalanan non 
fisik, dikendalikan dan dipandu oleh 
sistem yang tindakannya di atas 
kesadaran manusia (Soviet 
mengunakan ungkapan 

“Psychotronic” untuk menunjukan 
seperti muslihat atau tipuan), daripada 
suatu yang semata-mata bersifat fisik. 



Awalnya grey melakukan penculikan untuk mengamankan materi genetika. 

INFO-UFO El Nomor 06 












Simbol tersebut digunakan untuk 
pembangunan yang memiliki pengaruh 
yang dapat dipercaya.” 

Konspirasi yang paling mutakhir 
adalah munculnya ide tentang 
penyatuan dunia dalam satu kekuasaan 
dengan slogan “Tatanan Dunia Baru”, 
ini adalah salah satu bagian dari “Great 
Seal” dari Amerika Serikat. Presiden 
George Bush mengetahui konotasi dari 
ungkapan “New World Order” ketika 
dia menggunakan istilah tersebut 
berulang-ulang sebelum dan selama 
perang teluk. Dia menyadari bahwa 
menggunakan ungkapan tersebut akan 
dikalkulasi untuk menyusun setiap 
konspiratologis sayap kanan di dalam 
putaran negara yang mana itu telah 
dilakukan. Pertanyaannya adalah, apa 
yang dia dapatkan? Apakah ungkapan 
tersebut yang digunakan seperti kode 
untuk waspada terhadap kelompok- 
kelompok rahasia, dari sesuatu, atau 
dari beberapa kulminasi atau mobilisasi 
atau rencana sebuah peperangan ? 

Berdasarkan perjanjian para 
pendukung konspirasi kosmis ini, 
ketika Presiden Reagan menyampaikan 
pidato terkenalnya “Alien Invasion” 
kepada Majelis Umum PBB pada bulan 
September 1987, dia telah dengan 
rahasia menyarankan kepada 
perwakilan 176 anggota bangsa-bangsa 
bahwa pemimpin masing-masing 
pemerintahan mereka harus memenuhi 
permintaan dari pemimpin 
extraterrestrial secara teknologi atau 
akan dihancurkan. Laporan singkat dari 
kutipan pidato Presiden Reagan: ”Saya 
kadang-kadang berpikir bagaimana 
perbedaan diantara kita akan 
menghilang dengan cepat apabila kita 
menghadapi ancaman alien dari luar 
bumi ini. Dan sebelum saya bertanya 
kepada anda, tidakkah ancaman alien 
sudah berada di antara kita?” 

Rencana persetujuan dengan alien 
dengan pemimpin dunia ditetapkan 
dengan cepat sebelum tahun 2000 
untuk berhati-hati meyakinkan 
penduduk dunia tentang “alien 
invasion”dan kehidupan nyata 
penyerbuan “Independence Day” akan 
dimulai. Penduduk di seluruh negara 
akan secepatnya memperhatikan 
nasehat pemimpin mereka tentang hal 
tersebut untuk mempelajari bahwa alien 
sebenarnya adalah spesies yang baik 


dan penyerahan tak bersyarat kepada 
mereka adalah hak semua orang. 

Dengan segera menuruti 
“penyerahan” kepada alien, pemimpin 
negara hendak membentuk 
pemerintahan tunggal di dunia yaitu 
tatanan dunia baru. Kemudian alien 
akan mengemukakan siapa sebenarnya 
mereka seperti sesuatu yang sangat 
jahat untuk kesenangan dalam 
pekerjaan setan. 

Selain itu, sesuatu yang sangat 
terkenal diantara professional dan semi 
professional penggemar konspirasi 
adalah ketakutan bahwa pada tahun 
2000 seluruh Amerika Serikat akan 
mempunyai kekuatan untuk menerima 
program “Penanaman (impian) 
Biochip”, di suatu tempat didalam 
tubuh mereka. Hal ini sering dikaitkan 
dengan penculikan oleh alien. 
Sementara orang-orang diberitahu 
bahwa biochip akan digunakan pada 
umumnya bermaksud untuk identifikasi, 
kenyataannya penanaman akan 
dihubungkan dengan system super 
komputer yang akan memungkinkan 
agen pemerintah untuk memelihara dan 
mengawasi terhadap semua warga 


negara dengan menggunakan sensor 
darat atau satelit. Sekarang ini yang 
lebih mengerikan adalah salah satu 
sistem pengawasan yang ditempatkan 
di suatu tempat, biochip akan 
melaksanakan kemudian merubah 
bentuknya pada setiap laki-laki, 
perempuan dan anak-anak untuk 
dikendalikan seperti budak. 

Texe Marrs dalam Living Truth 
Ministries mengumumkan tentang 
menembus cybernetic , penanaman 
biochip dalam otak manusia, manusia 
akan mempunyai kekuatan untuk 
berpikir dan bertindak persis seperti 
yang terprogram oleh agen intelejen 
pemerintah. Menurut Marrs, menyun¬ 
tikkan chip ke dalam otak akan 
menjadikan mereka vegetarian dan 
merendahkan dirinya seperti budak 
Tatanan Dunia Baru. 

Pendapat seperti ini tentu saja tidak 
bisa diterima oleh semua pihak. 
Sebagian menganggap hal tersebut 
merupakan sikap paranoid berlebihan. 
Tapi, bagaimana dengan bukti-bukti 
yang ada? Jika hal itu yang terjadi, apa 
sebenarnya maksud alien di balik 
semuanya ini? (bersambung) 



DECIOE FOR VOURSELF! 


Jeionw CUri« * 1997 * papcrbidh 

E50N l-5 7S59-Q?g-g - S19.95 


Jencime Clark, an internationally 
known mvestigator o( anomalous 
occurrentes For fonr decades, 
invites you eo weigh the eddence, 
examine the photographs and 
drawingj. and ponderthe pghM- 
lties af UFOs and ertraterrestrial 
vssitors. He raplonts fuitidreds of 
UFO-related topics, from medieval 
daims of aerial phen&mena to 
the Heavervs Gate trag&dy. 

Indudes elaborate aecounts 
of cuntacK and abduction, plus 
info o p major UFO investiga- 
tor5„ UFO organ izations and 
Web sitfis around tbe world. 


AvailahLe at 
bookstoreSn or by 
caltfng 1-800-776-727* 


Nomor 06 



INFO-UFO 




BETA-UFO adalah organisasi pengamat UFO di Indonesia yang 
berusaha mendata penampakan UFO di Indonesia. BETA-UFO 
mengharapkan agar masyarakat yang pernah mempunyai 
pengalaman dengan UFO bisa melaporkannya ke BETA-UFO. 

http://www.geocities.com/indoufo/ 


UFO di Teluk Nampu, April 1996 

Sejak saya kembali dari Italia dan bekerja di bidang 
kepariwisataan, saya mempunyai kegemaran/kesenangan 
untuk melakukan perjalanan peninjauan-peninjauan 
lapangan dalam hal apa saja termasuk “Lelonobroto”, dan 
hobi mengamati benda-benda angkasa seperti bulan, 
bintang-bintang dan galaksinya termasuk matahari untuk 
mengetahui warna sinar-sinarnya tertentu. (Bagi ilmu 
Kejawen Matahari mempunyai arti penting didalamnya, 
karena Matahari adalah sumber kehidupan segalanya). 

Pada minggu pertama bulan April 1996 hari Sabtu siang 
saya dengan seorang teman telah berada di desa Dlinggo, 
kelurahan Gunturharjo Kec. Parang Gupito dimana kawasan 
pantai Teluk Nampu terdapat disana. 

Di kawasan pantai Teluk Nampu yang indah itu terdapat 
beberapa bukit-bukit tidak kurang 10 bukit yang melingkari 
teluk Nampu dan merupakan bagian dari gugusan perbukitan 
seribu. 

Kami terpaksa harus menginap di rumah seorang 
“sesepuh” desa Dlinggo yang disegani dan terpandang oleh 
penduduk disana karena beliau adalah orang yang 
“berilmu”, bernama embah Sugimin (demikian panggilan 
akrabnya) yang berusia tidak kurang dari 70 tahun tetapi 



masih tampak tegar meskipun barbadan kurus. Beliau juga 
seorang nelayan alam di pantai Nampu. 

Saya sendiri secara terpisah telah beberapa kali ketempat 
itu karena timbulnya gagasan untuk menjadikan kawasan 
pantai Selatan Kab.Wonogiri itu sebagai kawasan 
Konservasi alam/penghijauan, sosial dan budaya kejawen 
yang merupakan kawasan wisata pantai terpadu dengan 
sentra-sentra agroekonomi/bisnis untuk sebagai daerah 
tujuan kewisataan. 

Selain itu juga merupakan kawasan pantai yang maju 
berkembang serta dapat mengentas keterbelakangan dan 
kemiskinan dengan mengutamakan pembangunan prasarana 
dan sarana kepariwisataan, bertaraf Internasional. 

Malam minggu itu saya lewatkan di daerah pantai yang 
gersang itu, dengan mengamati sifat/gejolak/arus 
gelombang laut pantai Teluk Nampu, juga arus angin 
(kekuatan angin yang berkisar di tempat itu). 

Teluk Nampu sangat indah disiang hari, tetapi pada 
malam hari air samudra Indonesia dapat naik pasang sampai 
ke bibir tebing pantai yang ketinggiannya bervariasi antara 
5 sampai dengan 7 meter dengan gelombang-gelombang 
yang sangat besar. 

Sedangkan dipagi/siang hari pantai teluk Nampu yang 
yang berpasir putih kekuningan dan landai itu senantiasa 
disentuhi gelombang-gelombang riak kecil dan berperairan 
bening. Sedang agak ketengah gelombang-gelombang 
dengan ketinggian 1 s/d 2 meter terlihat berbuih menerpa 
batu-batu karang direlung Teluk yang mempunyai panjang 
sekitar 10 kilometer merupakan pemandangan yang 
menawan. 

Waktu menunjukkan lewat pukul 01.00 menjelang pagi 
dan lewat tengah malam ketika saya mencurigai sebuah 
benda angkasa yang ganjil diantara bintang-bintang yang 
bertaburan diatas kawasan pantai itu. 

Bentuknya seperti telur lonjong, warnanya lebih cerah 
daripada bintang dan tidak berkedip seperti bintang-bintang 
layaknya, dan.. .tiba-tiba bergerak secara drastis kebawah 
(vertikal) dan menjadi semakin jelas bentuknya yaitu 
berbentuk ellip ellipse (lonjong telur) dan lebih besar 
daripada bintang-bintang yang ada dan....dengan 
kecepatan kilat melesat kearah Barat Daya dengan ekor sinar 
seperti komet. Lenyap dan hilang dalam keluasan angkasa 
samudra Indonesia. 

Baru saja saya teringat pengalaman di Italia beberapa 
puluh tahun lalu... .tiba-tiba muncul lagi benda angkasa aneh 
diarah Timur Laut dan melesat kearah Tenggara dengan 
gerakan yang tidak berbeda dengan yang pertama. 

Malam minggu itu saya telah melihat lagi “benda 
angkasa aneh” untuk kedua kalinya. Beberapa puluh tahun 
di luar negeri (Italia utara) dan yang kedua di tanah air 
Indonesia justru di kawasan pantai yang gersang yaitu 
kawasan pantai Teluk Nampu kab. Wonogiri. 


INFO-UFO 


20 


Nomor 06 






Sampai sekarang saya merasa tambah mempercayai 
bahwa memang ada benda-benda angkasa lain diantara 
Bintang-bintang, Bulan, Meteor-meteor, dan Komet-komet 
lain. Yang ada pada saya sekarang hanya sebuah pertanyaan 
UFO KAH ITU? Tetapi sejak semua itu saya alami dan 
saksikan sendiri, saya mempunyai keyakinan bahwa UFO 
itu memang exist. 

Kenyataannya memang apa yang pernah saya saksikan 
itu merupakan benda-benda angkasa aneh yang juga sesuai 
dengan apa yang disebut Unidentified Flying Objects. 

Dan saya berkeyakinan pula bahwa UFO itu mempunyai 
berbagai bentuk dan jenis/typenya. Demikian juga tentang 
makhluk-makhluk angkasa luar itu mempunyai jenis-jenisnya 
Maupun bentuk-bentuknya yang berbeda-beda sesuai 
dengan golongan masyarakatnya seperti halnya yang ada 
dalam golongan Makhluk Jin, yang mereka mempunyai 
peradaban kehidupan yang jauh lebih tinggi/canggih 
daripada manusia. 

Demikian kiranya kisah nyata yang saya alami ini dapat 
dijadikan bahan seperlunya, dan saya akan sangat 
bergembira sekiranya catatan/memori saya ini dapat 
digunakan. Dan turut bergembira atas upaya mengungkap 
misteri UFO. 

Informasi: 

1. J. Doddi Widodo (J.W Doddie Soediman Mo.A) adalah 
pensiunan, Veteran PKRI. Ex Angg. Kompi Martoyo 
PHB Brigade V Div.III Bat.Slamet Rijadi Solo; 

2. Mantan Kep.Bidang Marketing Kan.Wil.Dep.Parpostel 
VII Jateng; 

3. Supervisor Tourist Information Centre Terminal Induk 
Bis Tirtonadi Surakarta; 

4. Alumnus accademia di Belle Arti di Roma Ed Venezia 
Italia. 


UFO di Semarang, 1977 

Setelah saya membaca di Suara Merdeka tanggal 27 
Desember 1997, maka saya teringat sesuatu yang saya alami 
sendiri dan terjadi pada tahun 1977 di Semarang. Ceritanya 
begini, saya bersama dengan teman melihat pembukaan 
Pekan Raya Pembangunan Jawa tengah, yang diadakan di 
Taman Hiburan Rakyat, Tegalwareng, Jl. Raden Saleh 
(sekarang TBRS, Taman Budaya Raden Saleh), sebelah 
Gedung Wanita Semarang. Pada waktu itu sekitar jam 15.00 
WIB (maaf, saya lupa hari, bulan dan tanggalnya), acara 
pembukaan dimulai dengan penguntingan pita dan pelepasan 
balon, pada saat balon dilepas dan ditiup angin ke arah 
selatan, saya entah mengapa ingin melihat ke arah yang 
berlawanan dengan perginya balon tersebut. Pada saat itu 
saya melihat di udara ada empat buah benda yang mirip 
berlian bentuknya tetapi saya yakin terbuat dari logam 
sebanyak empat buah, berjalan berjajar dua-dua secara hori¬ 
zontal ke arah timur secara perlahan, kemudian berhenti 
sejenak. Saya tertegun sampai-sampai lupa memberitahu 
teman saya untuk melihatnya juga, kemudian keempat benda 
tersebut bergerak lagi tepat di atas tempat perayaan tersebut, 
tetapi jaraknya cukup tinggi dan tidak bersuara, sehingga 
jarang yang memperhatikannya. Pada saat itu saya melihat 
ada titik merah pada tiap benda tersebut. Setelah keempat 
benda itu berhenti sejenak, maka mereka bergerak lagi tetapi 
secara vertikal naik ke atas terus dan terus sampai tidak terlihat 
lagi. Saya yakin bahwa benda tersebut bukan buatan manusia, 
karena kelihatannya mereka tidak terpengaruh gravitasi bumi. 
Demikian kejadian yang saya alami sendiri dan tidak saya 
rekayasa. Semoga bermanfaat terhadap penelitian yang 
Anda lakukan. (Seperti yang dilaporkan oleh Sdr. Rudi, Jl. 
Pucang Permai, Perumnas Pucang Gading, Semarang) 


f MAJALAH UFO INDONESIA 

Kini telah terbit sebuah majalah tentang fenomena UFO di Indonesia. Jadi, 
jika Anda tertarik mengetahui soal UFO, baca majalah INFO-UFO. Ternyata, 
kasus penampakan UFO di Indonesia juga banyak. Persoalannya, data yang 
ada tidak tercatat dengan baik dan sering diabaikan. 





INFO&UFO 


Lirik] tfwiwm 


Imani. Pjhh Icitcng 


hic [Win iV-v n 




Edisi 05 


Edisi 01 Edisi 02 Edisi 03 Edisi 04 


Jika berlangganan akan mendapatkan harga khusus, yakni Rp 100.000,- 
untuk 12 nomor. Sudah termasuk ongkos kirim untuk wilayah Indonesia. 
Biaya langganan ditransfer melalui rekening Bank BCA KCP Manukan 
No rekening: 6190005231 (a/n: Agustinus Nur Pratidina) 



Hotline Pelanggan: (031) 355-7728 


Untuk mendapatkan majalah INFO-UFO 
hubungi: Jl. Krembangan Barat 31-1 
Surabaya 60175, Indonesia, Telp. (031) 
354-2570, 352-6207, Fax. (031) 355-9283 


http://www.info-ufo.com 
email: redaksi@info-ufo.com 



Nomor 06 


21 


INFO-UFO 



















ERICSSON ^ 


Menyediakan juga berbagai kartu perdana dan voucher isi ulang... 


BINGUNG MENCARI HANDPHONE? 
ATAU INGIN SERVICE PONSEL ANDA? 

Datanglah ke WTC Surabaya Lantai 2 Stand No. 208 


Tersedia berbagai macam: 

• Handphone/Ponsel 

• Battery 

• Antena 

• Housing 

• Travel Charger 

• Desktop Charger 

• Leather Case 


WORLD TRADE CENTER 

Jl. Pemuda 27-31 Surabaya 
Lantai II Stand No. 208 
Telp. (031) 546-9780,546-2186 




Panasonic 


Ml 


m 


Melayani juga Service 
dan pasang logo 




Hubungi langsung ke: 


NOKIA 

CONNBCTiNG PEOPLE 


SIEMENS 


INFO-UFO 



Nomor 06 









































e i g a m 

AKU DiCUL/K AUEN..U 


Sudjana Kerton (1922-1994) adalah seorang seniman pelukis dari yang memberikan kesaksian pernah diculik 
UFO di studionya di Dago Pakar, Bandung. Sebelumnya Kerton tidak tahu sama sekali mengenai masalah UFO, 
apalagi untuk mempercayainya.... Apa saja yang dialaminya, ikutilah dalam cerita bergambar ini.... 




Kota Denver, Agustus 1953, malam 
bulan purnama. Seperti biasa, di 
waktu senggang, aku berjalan-jalan 
di taman kota... 


Sebuah benda berbentuk cerutu besar tengah melayang diam di atas langit. Warnanya 
berubah-ubah hijau kuning....Aku mengamati bahwa ternyata di seputar pesawat aneh 
itu menyorot lampu-lampu yang tak terhitung banyaknya. 


Cerita ini diadaptasi dari Buku “Tafakur 
di Galaksi Luhur” oleh Dedy Suardi 
dan diilustrasikan dalam bentuk cerita 
bergambar oleh Alfons Hendrata. 


Saat menikmati keindahan langit, 
tiba-tiba muncul sesuatu yang aneh... 
yang belum pernah aku lihat sebelumnya... 



Cukup lama benda itu nampak sehingga aku bisa terus memperhatikannya 
dengan jelas... 



Selang beberapa saat, benda aneh itu melesat pergi. Aku masih saja 
bertanya-tanya, benda apakah itu. Dan melalui buku-buku yang kubaca, aku 
akhirnya menyadari bahwa yang kulihat adalah... 


...UFO!! 


Nomor 06 


23 


INFO-UFO 






















Maka pulanglah aku kembali ke 
Indonesia bersama Louise, 
istriku, dan putriku tercinta. 


Aku menetap di Bandung dan 
membangun sebuah rumah yang akan 
kugunakan sebagai sanggar lukisku. 
Kupilih tempat di perbukitan bago 
Pakar yang berhawa sejuk. ban 
rumah yang kubangun mirip... 

piring terbang!! 


Waktu terus berlalu... sebagaimana 
biasa , aku mengisi kegiatanku 
dengan melukis dan membaca... 
hingga tahun 1979... Aku mengalami 
sebuah peristiwa aneh.... 


Saat itu malam hari, aku membaca buku di teras rumah. 


Apa yang terjadi kemudian sungguh 
aneh. Kerap muncul firasat yang 
menggodaku, seakan ada yang 
membisikkan sebuah perintah bahwa 
harus cepat-cepat pulang kembali ke 
Indonesia untuk membangun sebuah 
rumah di atas perbukitan, ban anehnya, 
aku menurut saja " perintah" itu... 


— 


sesuatu terjadi. 


Ada sinar muncul di langit I! 


Kucoba untuk lari 
Tapi.... 


'Kaki ku. \ 

A ku., a ku 1 
tak bisa 
bergerakl!! 




f 

n 



INFO-UFO 


24 


Nomor 06 





















































Seperti dalam mimpi, 
aku dijemput oleh dua 
makhluk aneh yang 
berjalan kaku dengan 
tinggi sekitar 95 cm. 

Aku dibawa mulai dari 
pekarangan rumahku 
sampai kedalam sebuah 
pesawat . 

ban aku tak mampu 
menolaknya.... m 


Lalu aku berada di 
ruangan serba putih. 
Apakah aku berada di 
dalam pesawat mereka? 


Aku takut sekali I! 

Belum pernah kualami hal ini... 
Apakah ini cuma mimpi? 

Jika ya , ini merupakan mimpi 
yang buruk sekali! 

Aku ingin sekali berlari , tapi 
kesadaranku makin lama makin hilang 
dan aku tak tahu lagi apa yang 
terjadi.... 


Beberapa makhluk 
berdiri di sekitarku. 
Tubuhnya jangkung , 
kira-kira 3 meter 
dengan mata yang aneh, 
mirip orang Mongol 
dengan kepala gundul. 


Aku sendiri tak ingat 
betul apa yang dilakukan 
makhluk-makhluk itu 
padaku. Namun samar- 
samar aku ingat ketika 
mereka mulai melepas 
seluruh pakaianku.... 


Pesawat itu 
mengambang di atas 
tanah tanpa suara 
dan mengeluarkan 
sesuatu seperti 
tangga elektro¬ 
magnet i k... 


Nomor 06 Wbl INFO-UFO 
























Dua makhluk kecil itu menaruhku di sebuah meja datar dan memasang 
sesuatu di kepalaku.... Badanku masih tak bisa kugerakkan, kaku tapi juga 
tak bertenaga.... Akan diapakan aku ini? Aku merasakan ketakutan yang luar 
biasa namun tak berdaya sama sekali....Apakah aku akan mati? 


Salah satu makhluk yang tingginya tiga meter itu seperti memberi perintah 
kepada yang lainnya untuk segera melakukan sesuatu terhadapku... Mereka 
kemudian mulai melakukan pemeriksaan atas diriku. Aku tidak begitu ingat 
betul apa saja yang telah mereka lakukan padaku.... 



Sayup-sayup aku dengar 
suara mereka saling 
berkomunikasi’, namun aku 
tak mengerti apa yang 
mereka katakan. 
Tapi ada yang aneh I! 
Ketika mereka berbicara, 
mulut mereka ternyata 
tidak bergerak. Dan 
suara yang kudengar itu 
sepertinya masuk begitu 
saja ke dalam pikiranku. 
Dan yang lebih aneh lagi, 
tiba-tiba aku mendengar 
suara dengan bahasa 
yang kumengerti: 

"Ini memang 
agak menyakitkan , 
tapi engkau tidak 
akan apa-apa... 
janganlah takut." 

Setengah sadar aku 
merasa mereka 
memasukkan sesuatu ke 
dalam tubuhku, tapi aku 
tak tahu apakah itu... 



INFO-UFO ril Nomor 06 








Aku melihat gambaran tentang berbagai hal. 

Ada seperti peta bintangplanet yang meledak 
dan makhluk itu berbicara kepadaku melalui 
telepati....ada suara yang masuk dalam pikiranku 


Seakan kudengar suara makhluk 
itu berkata, "Planet yang 
kaudiami bisa mengalami 
kehancuran jika manusia bumi 
tidak sadar akan kesalahan yang 
telah diperbuatnya. Kekuatan 
nuklir bisa menyebabkan kiamat 
bagi planet dan dapat 
mengguncangkan kestabilan 
alam semesta..." 


Aku masih tak begitu mengerti 
dan kemudian aku merasa 
pandanganku menjadi gelap... 



Nomor 06 


27 


INFO-UFO 































rakhir yang aku ingat 
ilah muncul sesuatu di 
git. UFO itu muncul lagi 
n kali ini mereka seperti 
mbawaku... 

Tapi... rasanya itu 
tidak mungkin J/ 


Aku menengok 
ke langit , tapi 
tak ada apa-apa 
di sana... 


Sudjana Kerton telah 
meninggal dunia pada bulan 
April 1994. 

Beberapa bagian dalam 
cergam ini merupakan 
tambahan berdasarkan 
gambaran umum terjadi 
dalam berbagai kasus 
penculikan oleh alien. 


Aku melihat ada j ejak-j ejak kaki yang aneh di 
dekatku. Memang ada juga jejak kakiku tapi 
jejak kaki yang lain ini sungguh aneh. Apakah 
ini adalah j ejak dua makhluk yang membawaku 
itu? Kalau ya , berarti semua yang kualami itu 
adalah nyata dan bukan merupakan mimpi I! 
Kakiku sendiri penuh dengan lumpur.... apakah 
aku berjalan sambil tertidur? 

Aku sempat membuat cetakan coran gips dari 
bekas kaki makhluk yang menculikku. 

Aku menceritakan pengalamanku kepada istriku , 
namun dia mentertawakan aku dan 
menganggapku gila. Ya , tentu saja siapa yang 
akan percaya dengan apa yang telah kualami? 


SELESAI 


Surabaya, 25 Juli 2001 
Copyright a 2001 INFO-UFO 



INFO-UFO 


Nomor 06 











j b d u c t i o n 

Kasus Pencullkau UFO 

Travis Walton 

Oleh: GeoffPrice 


P ada tanggal 5 November 1975, 
satu dari peristiwa UFO yang 
terus menerus bersifat 
kontorversial dalam sejarah terjadi di 
bagian timur laut Arizona. Sebuah tim 
kerja yang terdiri dari tujuh orang 
melaporkan telah melihat sebuah objek 
berkilauan, memantulkan cahaya 
berbentuk cakram pipih melayang- 
layang di dekat truk mereka di jalan 
tanah yang terpencil di Hutan Nasional 
Apache-Sitgreaves. Menurut kru, 
salah satu dari anggota mereka, Travis 
Walton, keluar dari truk dan berjalan 
mendekati objek tersebut, pada waktu 
itulah dia diduga tersambar oleh cahaya 
atau kilatan kebiru-biruan terang dan 
terlempar agak jauh ke tanah. Dalam 
ketakutan, anggota kru lainnya 
melarikan diri dari tempat kejadian, 
kembali setelah beberapa waktu dan 
tidak menemukan jejak UFO, atau 



Saat Travis Walton mendekati UFO, 
tiba-tiba sinar terang menyorot ke 
arah dirinya membuatnya melayang. 


Walton. Pengemudi truk adalah Mike 
Rogers, mandor tim tersebut dan teman 
pribadi Walton. Sewaktu melarikan diri 
dari tempat kejadian, Rogers 
melaporkan melihat ke belakang dan 
melihat sebuah objek yang berkilauan 
terangkat dari hutan dan menuju ke 
angkasa dengan kecepatan tinggi. Dia, 
bersama dengan kelima saksi lainnya, 
akhirnya menjalani pemeriksaan 
poligraf (pendeteksian kebohongan) 
mengenai peristiwa tersebut, hasilnya 
yang sukses melontarkan kasus 
tersebut ke dalam perhatian nasional. 
Walton muncul lima hari kemudian, 
bingung dan kacau dengan ingatan 
yang berlalu sangat cepat tentang 
makhluk asing dan manusia-manusia 
aneh. Pada akhirnya dia juga menjalani 
sejumlah pemeriksaan poligraf yang 
kontroversif. Sebagai peristiwa UFO 
pertama yang diselidiki yang 
melibatkan hilangnya seseorang 
dengan tambahan suatu penglihatan 
akan UFO, peristiwa Walton 
menempatkan kejujuran penuntut- 
penuntut UFO, sekaligus kebenaran 
bukti pendeteksian kebohongan, 
dengan tepat pada pusat perhatian. 
Total tiga belas pemeriksaan poligraf 
telah dilakukan sehubungan dengan 
kasus tersebut, pengujian-pengujian 
yang telah menjadi topik diskusi 
penting dan perdebatan sengit. 

Suatu penilaian atas kasus Walton 
dimulai dengan kronolgi dari pertemuan 
pertama pada tanggal 5 November. 
Ketujuh saksi menggambar UFO 
tersebut sebagai sebuah “obyek besar 
yang berkilauan melayang-layang di 
udara di bawah puncak-puncak pohon 
sejauh kurang lebih 100 kaki” (Mike 
Rogers) yang “tenang dan 
memancarkan cahaya j ingga-kekuning- 





Travis Walton saat tahun 1975. 


kuningan (Dwayne Smith). 
Penggambaran lain oleh saksi-saksi lain 
meliputi “luar biasa tenang”, “cakram 
pipih” dengan “tepi-tepi yang jelas”. 
Rogers dan Walton memperkirakan 
diameter keseluruhan sekitar dua puluh 
kaki. Ketika Walton berjalan melintasi 
tanah yang pohon-pohonnya telah 
ditebang itu, UFO tersebut mulai 
bergoyang atau berguncang ringan”, 
dan kemudian memancarkan suatu 
“sinar kebiru-biruan (yang) keluar dari 
mesin”, “suatu sinar biru keluar dari 
dasar benda itu dan memukulinya 
sekujur badan”, “bahwa sinar itu adalah 
sesuatu yang paling terang yang 
pernah saya lihat”. Cahaya ini 
mendorong Walton “ke belakang di 
udara sejauh sepuluh kaki”, “terlempar 
di udara dalam gerakan ke belakang, 
jatuh ke tanah, tertelungkup”, “terbang 
- sepertinya dia menyentuh suatu kabel 
beraliran listrik”. “Kejadian yang 
menakutkan itu tidak nyata”. Berikut 
adalah dua penggambaran dalam 
bentuk cerita mengenai pertemuan 
tersebut dari dua anggota kur, Mike 
Rogers dan Allen Dalis, seperti yang 
dikatakan oleh pemerisksa poligraf Cy 
Gilson dalam ringkasannya atas hasil- 
hasil pemeriksaan di tahun 1993. 
Pertama-tama, kesaksian Dalis: “Selama 
wawancara prapemeriksaan, Tn. Dalis 
menghubungkan peristiwa-peristiwa 
berikut yang terjadi di hari itu. Tn. Dalis 
mengatakan bahwa mereka telah 
menyelesaikan pekerjaan untuk hari itu 
dan sedang menuju ke rumah. Hari 
hampir gelap. Dia melihat suatu cahaya 
terang datang dari antara pohon-pohon 
di depan mereka. Begitu mereka sampai 


Nomor 06 


29 


INFO-UFO 



Sebuah obyek besar berkilauan 
melayang-layang di udara di bawah 
puncak-puncak pohon 


ke lahan yang pohon-pohonnya sudah 
ditebangi, dia melihat objek yang dia 
sebut sebagai sebuah UFO. Tn. Rogers 
sedang memperlambat laju truk ketika 
Travis Walton keluar dari truk dan mulai 
berjalan mendekati UFO tersebut 
dengan bersemangat... Tn. Dalis 
menggambarkan UFO tersebut 
berwarna putih kekuning-kuningan. 
Dia mengatakan bahwa sinar yang 
dipancarkan darinya tidak terang tetapi 
suatu kilauan yang mengeluarkan 
cahaya sekeliling UFO itu sendiri. Tn. 
Dalis melihat Walton mencapai UFO, 
berhenti dan melihat ke atas ke UFO 
itu. Dia berkata seolah-olah Walton 
sedang berdiri di sana, agak sedikit 
membungkuk, dengan tangannya di 
dalam sakunya. Tn. Dalis mengatakan 
UFO itu mulai bergoyang atau 
berguncang ringan dan dia mulai merasa 
takut. Dia menundukkan kepalanya ke 
lututnya. Pada waktu ia melakukannya, 
suatu cahaya terang bersinar 
menerangi daerah itu, bahkan bagian 
dalam truk. Dia segera memandang ke 
arah UFO. Dia melihat bayangan 
Walton. Tn. Walton mengangkat 
tangannya ke udara... Tn. Dalis 
menengok ke Tn. Rogers yang duduk 
di bangku pengemudi dan berteriak 
kepadanya untuk ‘segera keluar dari 
sini’ ... “ Dan seperti yang diceritakan 
oleh Mike Rogers: “...Tn. Rogers ada 
di sisi truk yang berseberangan dengan 
UFO. Dia harus agak membungkuk 
untuk melihatnya secara keseluruhan 
melalui jendela truk. Dia 
menggambarkan UFO berwarna coklat 
muda kekuning-kuningan yang 
berkilauan. Dia tidak mengatakan 
apakah cahaya itu berasal dari UFO itu 
sendiri atau adalah sistem penerangan 
di luar, yang menerangi UFO itu. Dia 


mengatakan dia dapat melihat 
bayangan pohon-pohon di tanah, di 
sekitar UFO. Dia mengatakan bahwa 
UFO itu bundar dan berdiameter sekitar 
20 kaki. Dia berkata bahwa UFO itu 
kurang lebih beijarak 75 sampai 100 kaki 
dari truk... Selagi Tn. Rogers mulai 
memindahkan truk secercah cahaya 
yang terang menerangi seluruh daerah 
tersebut, bahwa bagian dalam truk. 
Cahaya itu digambarkan sebagai suatu 
kilatan lampu blitz yang diperpanjang. 
Dia tidak melihat cahaya yang keluar 
dari UFO dan memukul Walton. 
Sewaktu kilatan itu terjadi, Tn. Rogers 
menengok di bangkunya untuk melihat 
UFO itu sekali lagi dan melihat Tn. 
Walton terlempar di udara dengan 
gerakan mundur, jatuh di tanah, 
tertelungkup. Pada saat ini, Tn. Dalis 
dan seseorang lainnya berteriak untuk 
keluar dari sini...” Menurut cerita, 
setelah kembali ke tempat kejadian, 
anggota kru secara sepintas mencari di 
hutan, memanggil nama Walton. Lalu 
mereka meneruskan ke jalan utama dan, 
setelah sejumlah perdebatan, 
memutuskan untuk memanggil polisi 
dan meminta bantuan. Pertama-tama 
mereka ditemui oleh Deputy Ellison dan 
kemudian oleh Sheriff Marlin Gillespie, 
yang kemudian menggambarkan para 
anggota kru itu tampak benar-benar 
sedih. Para petugas dan anggota kru 
kembali ke bukit dan mencari lagi 


dengan lampu-lampu senter, akhirnya 
menghentikan pencarian dan membuat 
rencana untuk pencarian intensif yang 
lebih menyeluruh yang dimulai pagi- 
pagi keesokan harinya. Beberapa hari 
berikutnya ditandai dengan 
ketidakberhasilan pencarian Walton 
yang menghilang, termasuk 
penggunaan helikopter dan anjing- 
anj ing. Suhu udara j atuh di bawah nol 
derajat pada dua malam pertama, 
memadamkan harapan bahwa dia masih 
hidup. Sementara itu, aparat penegak 
hukum mencari penjelasan-penjelasan 
lain atas peristiwa tersebut, termasuk 
kemungkinan bahwa Walton telah 
dibunuh. Dalam laporan-laporan 
pertama mereka, keenam anggota kru 
telah menunjukkan kesediaan untuk 
menjalani pengujian pendeteksi 
kebohongan apapun untuk memastikan 
kejujuran mereka. Setelah hari kedua 
pencarian, aparat penegak hukum 
memperkenalkan Cy Gilson, seorang 
pemeriksa poligraf dari Departemen 
Keamanan Umum (berhubungan 
dengan polisi negara bagian), untuk 
memeriksa keenam orang tersebut. 
Lima dari saksi-saksi ini lulus 
pemeriksaan poligraf, sementara yang 
keenam, Allen Dalis, test tersebut 
diputuskan secara resmi tidak 
meyakinkan (tidak dapat diangkat ke 
dalam tulisan). Sementara pengujian 
yang berhasil mengobarkan minat 



Memasuki ruangan besar yang nampaknya merupakan sebuah kapal induk. 


INFO-UFO 



Nomor 06 




Travis Walton merasa panik setelah sadar berada di sebuah ruangan metalik bersama beberapa makhluk aneh. 


media akan kasus tersebut, hasil yang 
tidak meyakinkan untuk Davis 
merupakan suatu beban baginya secara 
pribadi. Sementara beberapa anggota 
kru, seperti Rogers dan Walton, sudah 
berteman lama sebelum kontrak 
penebangan hutan itu, yang lainnya 
baru kenal, dan dalam kasus Allen Dalis, 
dia dan Walton disebutkan mempunyai 
permusuhan pribadi. Meskipun 
demikian, sejumlah pertanyaan 
terjawab - dan yang lainnya muncul - 
ketika Walton tiba-tiba muncul, 
kelihatan bingung dan kacau, 
menelepon saudara perempuannya dari 
sebuah stasiun Exxon di dekat kota 
kecil Heber sesaat setelah tengah malam 
pada tanggal 10 November. Dalam 
bukunya “Api di Langit”, Walton 
kemudian menceritakan perasaannya 
pada waktu pertama kali dia sadarkan 
diri: “Saya sadarkan diri terbaring 
tertelungkup, kepala saya di atas lengan 
bawah kanan saya. Udara dingin segera 
membangunkan saya. Saya melihat ke 
atas tepat pada waktunya untuk melihat 


sebuah sinar dimatikan di dasar 
lambung kapal yang melengkung dan 
bersinar... Lalu saya melihat pantulan 
bentuk sebuah cakram keperakan 
melayang-layang setinggi empat kaki di 
atas permukaan jalan yang rata. Benda 
itu pasti berdiameter sekitar empat 
puluh kaki karena melewati sisi kiri jalan 
sebanyak beberapa kaki... Untuk sesaat 
benda itu mengapung tanpa suara di 
atas jalan, setinggi 36 kaki. Saya dapat 
melihat langit malam, pohon-pohon di 
sekeliling, dan garis tengah jalan raya 
yang terpantul pada cermin melengkung 
di lambung pesawat tersebut. Saya 
merasakan sedikit kehangatan yang 
terpancar pada wajah saya. Kemudian, 
secara tiba-tiba, benda itu meluncur 
secara vertical ke langit, menimbulkan 
angin kencang yang menggerakkan 
dahan-dahan besar pohon pinus di 
sekitarnya dan menggerisikkan daun- 
daun oak kering yang tersebar di 
rumput kering di sebelah jalan. Benda 
itu tidak mengeluarkan cahaya, dan 
hampir seketika itu juga hilang dari 


pandangan. Yang paling mengejutkan 
dari kepergiannya adalah 
ketenangannya...” Diserbu oleh 
media, saudara laki-laki Walton Duane 
dilaporkan mencoba memberikan 
perhatian ilmiah dan medis kepada 
Travis dengan diam-diam. Akhirnya 
Walton bersaudara mengijinkan kasus 
tersebut ditangani oleh organisasi 
penyelidik ULO APRO, yang diketuai 
oleh Jim Lorenzon. Hal ini 
menghasilkan hubungan yang 
istimewa dengan Penyelidik Nasional, 
yang sedang mencari “berita istimewa” 
dari penculikan Walton dan membantu 
membiayai penyelidikan APRO. 
Penyelidikan tersebut, dianjurkan oleh 
Dr. James Harder dari Universitas 
California di Berkeley, mengatur 
pemeriksaan-pemeriksaan fisik dan 
pengujian poligraf untuk Travis. 
Penyelidik akan berperan penting, dan 
APRO mengumumkan kasus tersebut 
sebagai satu dari peristiwa-peristiwa 
yang paling penting dalam sejarah 
ULO.^ 


Nomor 06 K|| INFO-UFO 















Sambungan dari halaman 14 

Untuk meyakinkan diri sendiri 
dengan sungguh-sungguh maka 
akhirnya bagian inelligence udara dari 
pangkalan angkatan udara Kirtland 
memutuskan untuk mengadakan 
penerbangan pengintaian khusus 
untuk mengetahui tentang kebenaran 
tentang UFO itu. 

Pada pukul 18:33 selagi terbang 
tinggi jarum ketinggian menunjukkan 
3500 m pesawat pengintai melihat 
sebuah gejala yang aneh 20 mil di 
sebelah timur stasiun radio Las Vegas, 
New Mexico. Pesawat itu sedang 
menempuh haluan pedoman 90°. 
Benda itu terbang lebih tinggi daripada 
pesawat pengintai dan kemudian benda 
itu mendekati pesawat pengintai 
dengan cepat dari arah 30° disebelah 
kiri haluan pesawat pengintai. Menurut 
laporan saksi benda itu berbentuk 
seperti sebuah obor hijau yang 
menyala, yaitu suatu type yang lazim 
dipergunakan oleh angkatan udara. Tapi 
cahayanya jauh lebih terang dan 


ukurannya juga jauh lebih besar 
daripada obor biasa. Lintasan benda 
itu mula-mula tampak adalah hampir 
rata dan sejajar dengan tanah. Gejala 
itu berlangsung selama kurang lebih 
dua detik. Menjelang akhir jangka 
waktu benda tadi seolah-olah telah 
habis terbakar dan lintasannya 
kemudian turun dengan cepat. 

Yang menarik, beberapa tahun lalu 
terjadi peristiwa pengejaran UFO oleh 
pesawat tempur. Hal ini terjadi pada 
tanggal 19 Oktober 1998. Dua pilot 
Angkatan Udara Cina gagal 
menyergap benda terbang tak dikenal 
(UFO) yang mereka gambarkan 
bentuknya mirip dalam film fiksi ilmiah. 
Pilot tersebut seperti terlibat dalam 
permainan kucing dan tikus antara 
benda asing itu dan jet tempur yang 
diperintahkan untuk memburunya. 
Sedikitnya 140 orang di darat juga 
melihat benda asing itu. 

Kejadian itu dimulai ketika empat 
stasiun radar yang berbeda di utara 
Provinsi Hebei menangkap signal 
benda bergerak tak dikenal di udara 
tepat di atas basis pelatihan 


penerbangan militer dekat kota 
Chanzhou. Dalam mengamati basis itu, 
UFO pertama tampak seperti bintang 
kecil, kemudian tambah besar dan 
semakin besar, mungkin dengan 
menurunkan ketinggiannya, ungkap 
laporan Hebei Daily kemarin. 

Benda asing itu digambarkan 
seperti jamur dengan bentuk kubah di 
bagian atas dan rata di bagian bawah 
dengan ditutupi lampu terang yang 
terus berputar. Komandan pangkalan 
melaporkan kepada atasannya tentang 
kejadian itu. Atasan memerintahkan 
pilot jet tempur Jianjiao-6 untuk 
memburu benda tak dikenal itu setelah 
memeriksa tidak ada pesawat sipil dan 
militer lain. 

Dua pilot yang mengejar UFO 
tersebut mengatakan bahwa benda 
terbang asing itu mirip dengan yang 
mereka lihat dalam film fiksi ilmiah. 
Ketika mereka berada pada j arak sekitar 
4.000 meter dengan UFO, benda aneh 
itu tiba-tiba melesat ke atas. 
Permohonan untuk menembak UFO 
dengan meriam dari jet tempur ditolak 
oleh komandan di darat. 


Apa yang harus dilakukan kalau melihat UFO? 

Jika ada orang lain, berteriaklah. Ini akan menarik perhatian orang lain di sekitar Anda kemudian tunjukkan 
UFO itu kepada mereka. Hal ini membuat Anda mendapat umpan balik atas benda yang Anda saksikan serta 
kesaksian lebih dari seorang lebih punya nilai. 

Jika ada kamera, cobalah untuk mengambil beberapa gambar. Foto yang baik adalah yang mempunyai detail 
latar belakang maupun depan yang baik dan usahakan tidak berlatar belakang langit saja. Hal ini akan 
mempermudah peneliti untuk memperkirakan ukuran UFO tersebut. 

Catat segera apa yang Anda lihat, tempat dan waktu melihatnya serta buatlah sketsa tentang UFO tersebut 
dan gambarkan juga gerakan atau arah terbangnya. Usahakan mencatat juga identitas saksi lain yang ikut 
menyaksikan UFO tersebut. 

Jika UFO mendarat di tanah meski barang sejenak, cobalah untuk mencegah orang lain untuk merusak bekas 
pendaratan ini. Jika ada kamera, buatlah foto area tersebut dan bekas pendaratannya. 

Laporkan penampakan tersebut SECEPAT MUNGKIN. Ini akan membantu penyelidik UFO untuk mewawancarai 
saksi dengan ingatan yang masih segar. Jika penampakan terjadi di Indonesia, laporkan ke BETA-UFO atau 
Majalah INFO-UFO, Jl. Krembangan Barat 31-1 Surabaya. Bisa melalui surat atau Fax ke (031) 355-9283. 


G 


Q 


Apakah Anda pernah melihat UFO? p 

Atau mendengar cerita teman, keluarga atau v '“' 
orang lain melihat benda terbang aneh? 


H 


Jika ya, kami tunggu laporan Anda 


F 


INFO-UFO 


32 


Nomor 06 









y| e w A g e 

KEHIDUPAN DI LUAR BUMI 
(EXTRATERRASTRIAL) 

WendyMunro adalah seorang psikolog yang berpraktek dan juga psikoterapist. 
Beliau memberikan seminar-seminar dan loka karya tentang metafisika dan 
pengembangan spiritual Wendy adalah seorang claivoyant (paranormal) yang 
natural dan telah berkiprah dalam channelling selama lebih dari 20 tahun. 
Setelah banyak melakukan perjalanan ke berbagai bagian di dunia, beliau 
sekarang meetap di Australia Barat 


K ehidupan di luar bumi eksis 
dalam banyak bentuk dan 
dalam banyak dimensi. 
Sebanyak dimensi yang ada, ada 
makhluk-makhluk yang hidup dan 
berdiam di sana. Bahkan dalam dunia 
tiga dimensi anda ini, anda lihat di 
sekitar anda dan anda bisa melihat 
banyak bentuk kehidupan yang eksis 
di planet anda, dari kepompong dan 
kupu-kupu sampai ke variasi hewan 
dan ikan di laut. Ada banyak bentuk 
yang aneh. Jika anda pergi ke dalam 
laut dan hutan anda akan melihat 
sesuatu yang akan menakutkan jika 
anda bertemu mereka di kamar anda 
pada malam hari. 

Bersamaan dengan itu ada banyak 
dimensi dan ekstensi di masing-masing 
dimensi dengan bentuk yang beraneka 
ragam. Karena mereka tidak tinggal di 
atas bumi, anda dapat menyebut mereka 


sebagai extraterrestrial. Bahkan 
sebagaimana anda percaya, selain 
bentuk yang hanya dapat dilihat 
dengan mikroskop, ada juga makhluk- 
makhluk yang sangat besar dan 
raksasa, yang bahkan pesawat 
Concorde anda akan lihat sebagai 
miniatur dibandingkan dengan 
beberapa makhluk yang hidup di luar 
dunia anda. 

Tujuan kehidupan makhluk luar 
bumi datang ke planet bumi adalah 
banyak dan bervariasi. Lebih banyak 
yang telah datang dari pada yang telah 
anda kenal, baik anda sebut mereka 
dengan nama Pleiadian, Orion, 
Arcturian atau Sirian. Tidak masalah 
dengan nama apa anda memanggil 
mereka. Ada banyak bentuk dimana 
kehidupan ini eksis dan mereka semua 
telah mempengaruhi planet anda 
dengan cara yang berbeda. Di masa lalu 



Wendy Munro 


yang sangat jauh, jutaan tahun yang 
lalu planet anda pernah mengalami 
krisis yang besar. Ini adalah waktu 
pertempuran galaxy yang menciptakan 
semacam malapetaka di jagad raya 
dimana sistem matahari, sebagai titik 
api, menarik kearahnya sebuah komet 
yang memindahkan bumi dari 
posisinya. 

Pengaruh-pengaruh dari Pleiades 
dan beberapa ras kehidupan di luar 
bumi yang lain menciptakan suatu 
perubahan dalam sitem matahari yang 
sangat luas, titik kulminasinya 
membutuhkan koreksi-koreksi besar 
untuk banyak ras makhluk-makhluk 
yang hidup di Mars, Venus dan 
bermacam bulan-bulan di seputar 
planet-planet luar. Untuk meneruskan 
evosi, sangatlah perlu bagi makhluk- 
makhluk dari tingkatan yang lebih 
tinggi untuk masuk kedalam dan 
membuat penyesuaian pada posisi- 
posisi planet. 

Bulan telah di gerakkan ke 
posisinya mengelilingi planet bumi 
untuk memberikan keseimbangan 
antara tenaga matahari dan pengaruh- 
pengaruh planet-planet lain. Jika ini 
tidak terjadi, kehidupan di bumi akan 
musnah dan semua yang tergantung 
pada planet untuk memenuhi tujuan 
akhir mereka akan tak punya 
kesempatan lagi. 

Setelah bumi bergerak ke dalam 
posisi yang di tempatinya sekarang, Ia 
menjadi tempat yang ideal untuk 
banyak pendatang. Ia juga menjadi 
planet yang sangat komplek dengan 
makhluk-makhluk dengan level yang 



Nomor 06 


33 


INFO-UFO 









sangat tinggi dari 
sistem-sistem 
kehidupan yang lain 
yang masuk ke dalam 
bentuk manusia yang 
primitif. 

Makhluk-makhluk 
dari planet Orion, 

Alpha Draconis, Nibiru 
dan beberapa planet- 
palnet lain yang 
memberikan pengaruh 
yang cenderung 
mundur, tidak mampu 
untuk mengerti akan 
anugerah penciptaan 
yang berkesadaran 
(conscious creation). 
Teknologi-teknologi 
mereka membutuhkan 
mesin dan struktur 
super yang 

menginfiltrasi 
pemerintah- 
pemerintah, sistem- 
sistem moneter anda 
dan sebenarnya setiap 
aspek tatanan 

masyarakat. Mereka 
menggunakan kontrol dan dominasi 
menyusupi masyarakat manusia dan 
menciptakan pertentangan dan ketidak 
harmonisan untuk dengan sengaja 
menghancurkan semua sistem 
kemasyarakatan. Mereka gagal 
melakukan rencana-rencananya ketika 
kekuatan pikiran diatas materi membuat 
mereka bingung; dan tatkala mereka 
menyadari bahwa individu-individu 
mulai mempunyai keberdayaan dan 
tidak lagi ingin patuh terhadap struktur 
super yang digariskan oleh makhluk- 
makhluk kuno yang suka mengontrol 
itu. 

Kunjungan makhluk luar bumi akan 
diteruskan dan akan menjadi lebih nyata 
dalam beberapa tahun mendatang. 
Mereka yang telah membaca file-file 
dokumen, tahu bahwa ada lebih dari 
bukti yang cukup untuk meng¬ 
indikasikan tentang kehadiran makhluk 
dari luar bumi yang di ketahui oleh 
orang-orang dalam pemerintahan. Ini di 
ketahui oleh pemerintah Australia, 
pemerintah Amerika dan sangat banyak 
bukti telah diketahui oleh pemerintah 
di negara-negara lain. Informasi itu 


akan di ungkapkan 
secara besar- 
besaran. Tidak 
hanya bahwa 
kehadiran mereka 
diungkapkan, tapi 
juga identitas dan 
tujuan mereka. 

Zeta terkadang 
dikenal sebagai 
Grey, adalah ras 
cangkokan yang 
telah berubah dari 
bentuk asli mereka 
selama beribu-ribu 
tahun. Mereka yang 
adalah pelarian 
selamat dari sebuah 
planet yang telah 
dihancurkan setelah 
mereka diinfiltrasi 
oleh Orion dan 
menderita atas 
intervensi Orion. 
Sehubungan dengan 
fakta bahwa planet 
mereka tidak lagi 
dapat mendukung 
kehidupan, mereka 
turun kebawah tanah di mana mereka 
secara fisik memburuk sedemikian rupa 
sehingga tidak dapat melakukan 
reproduksi lagi, mereka tak mampu 
mencerna makanan atau berhubungan 
secara emosional dalam cara yang sama 
yang dapat dilakukan oleh manusia 
pada saat ini. 

Para Zeta telah menemukan bahwa 
cara satu-satunya berevolusi adalah 
mempersatukan lagi dan memadukan 
ekspresi emosi kedalam kode genetik 
mereka. Jadi mereka telah masuk 
kedalam planet anda untuk tujuan yang 
jelas, untuk membawa lagi kedalam pola 
genetik mereka kesempatan untuk 
mencintai. Selama periode waktu yang 
bervariasi mereka telah datang sebagai 
pengamat ekspresi emosional dalam 
makhluk manusia. 

Ada banyak makhluk luar bumi 
yang memiliki wajah seperti manusia. 
Mereka datang dan pergi untuk alasan 
yang bervariasi, bercampur dengan 
anda untuk mendapatkan pengalaman 
hidup sebagaimana anda mengalami¬ 
nya dan menyebar pengaruh di mana 
mereka anggap perlu. Mereka tidak lahir 


dari rahim seorang ibu seperti layaknya 
manusia. Mereka berpartisipasi dalam 
kehidupan bumi dalam cara yang sama 
dengan anda. Beberapa mungkin 
bahkan sedang bekerja diantara anda. 
Mereka yang dikenal sebagai Pleiadian, 
bergerak secara bebas diantara anda 
dan anda tidak perlu meragukan asal- 
usul mereka. Hanya mereka yang biasa 
dengan karakteristik khusus mereka 
akan bisa mengenali. 

Alasan awal berinteraksi antara 
pemerintah anda dan kaum Grey adalah 
untuk memungkinkan pertukaran 
teknologi. Perlu dihargai adanya 
aktifitas multi dimensi yang diletakkan 
satu pada yang lainnya. Anda yang 
terlibat pada waktunya, tidak perlu 
harus dapat mengetahui gambaran 
yang lebih besar. 

Setelah timbul tragedi global 
dengan adanya perang dunia II, 
dipandang perlu untuk mepercepat 
kesadaran kemanusiaan kederajat 
sangat tinggi secepat mungkin. Banyak 
dari hal-hal yang sifatnya destruktif 
yang didesain untuk mengarah 
kehancuran fisik planet anda dalam 
periode waktu yang sangat pendek, 
telah dilakukan. Itu akhirnya akan 
mengarah kekehancuran ras manusia 
anda. Dianggap perlu untuk memiliki 
dua arus percepatan yang pada 
tempatnya. 

Apa yang telah dilakukan dengan 
mereka yang terlibat dalam penculikan, 
baik secara fisik ataupun astral, 
diperlukan untuk banyak maksud dan 
tujuan. Mereka yang terlibat telah 
memberikan banyak dan pada akhirnya 
akan mendapat manfaat dengan 
perluasan kesadaran dan 
pengembangan dan rasa belas kasihan. 
Kami bukannya memanfaatkan hal 
penyerbuan ataupun penculikan. Kami 
hanya mengundang perhatian setiap 
individu untuk melihat pesan itu. 

Sekarang ada jumlah yang cukup 
dari Zeta yang telah berubah untuk 
memungkinkan kelahiran makhluk- 
makhluk ras baru yang akan 
menyiapkan tanah yang subur di mana 
mereka dapat menumbuhkan dan 
mengembangkan jiwa mereka dalam 
cara yang mana sebelumnya tidak 
mungkin. Hanya ada sangat sedikit 
Zeta asli yang tetap tinggal di planet 



Ada banyak makhluk luar bumi 
yang memiliki wajah manusia. 


INFO-UFO 


34 


Nomor 06 





“Keterlibatan kami tidak selalu untuk kebaikan orang-orang Bumi, karena untuk 
beberapa waktu di masa lalu kami mempunyai motif yang egois dan siap tempur.. ” 


anda, cukup untuk membina pesemaian. 

Siapakah Pleiadian itu? Tatkala 
anda melemparkan pandangan anda ke 
luar langit, anda akan menemukan kami 
dalam susunan bintang Taurus. Itulah 
kenapa anda menganggap sapi itu suci. 
Tanduk-tanduk sapi sama dengan 
bulan sabit dan melambangkan prinsip 
feminin besar dan ibu besar sebagai 
sumber cahaya pemberi hidup dan 
kehangatan. Kami datang dalam 
keunggulan kami selama zaman Taurus 
dari waktu yang baru lewat, dimana 
pondasi-pondasi kami diletakkan di 
banyak negara di dunia anda. Kami 
telah berhadapan dengan masyarakat 
manusia dan mempengaruhi evolusi 
anda selama ratusan ribu tahun. 

Kami adalah satu dari kelompok- 
kelompok bintang yang sangat 
penting, bersamaan dengan Sirius dan 
Beruang besar, di sistem Matahari 
Logoidal. Sebagai kelompok tiga dalam 
Satu Besar kami adalah sumber 
kekuatan dibelakang konstelasi bintang 
dua belas zodiak, yang dalam gilirannya 
mempengaruhi system matahari melalui 
perantaraan Matahari logos. 

Kami menganggap bahwa penting 
untuk menyebar pengaruh dalam 
beberapa cara. Adalah perlu untuk 
membawa proses kebangkitan 
kemanusiaan kepada pengetahuan 
akan kehadiran kami. Kami telah memilih 
sejumlah banyak kontak seluruh dunia 
anda sejak 1940-an. Mereka telah 
merespon dengan cara-cara yang 
berbeda pada interaksi kami dengan 


mereka. Bagi yang tugasnya 
menginformasikan yang lain akan 
kehadiran kami, tidak banyak yang 
dibutuhkan dari mereka, kecuali untuk 
penyingkapan yang perlu untuk 
kehadiran kami di penciptaan hidup 
mereka. Adalah niat kami untuk 
menyiapkan kesadaran kemanusiaan 
sehingga anda akan siap untuk suatu 
ekspansi duunia anda kedalam ekspresi 
barunya. 

Kami telah berpartisipasi dalam 
sejarah planet dan kemanusiaan anda 
selama ribuan tahun. Kami juga telah 
terlibat dalam peletakan pondasi- 
pondasi tertentu dari awal sejarah 
planet anda. 


Keterlibatan kami tidak selalu untuk 
kebaikan orang-orang Bumi, karena 
untuk beberapa waktu di masa lalu kami 
mempunyai motif yang egois dan siap 
tempur, tanpa keseganan. Kami telah 
terlibat di perang masa lalu yang 
panjang dengan kaum Sirian, Orion, 
Draconia, Titan dan banyak yang lain. 
Kami tidak terlibat dengan mutasi- 
mutasi seperti yang lain-lainnnya. Kami 
lebih suka untuk melihat lebih jauh, dari 
asal-usul kami sendiri untuk 
menemukan tempat bermain dalam 
mengeksplorasikan tujuan kami sendiri. 
Kesalahan besar kami baru-baru ini 
adalah mencampuri dalam urusan 
kemanusian yang telah terencana 
diarahnya sendiri. Campur tangan kami 
menciptakan penyimpangan- 
penyimpangan yang pada akhirnya 
mengkontribusi pada kejatuhan 
kesadaran manusia. 

Perang dunia terakhir anda adalah 
dicipakan untuk suatu tujuan khusus 
dan lagi merupakan hasutan dari 
pengikut kuno perang antara bintang 
yang masih berjuang untuk kekuasaan 
tertinggi di semua garis depan. Kami 
merasakan penyesalan yang besar 
untuk apa yang telah terjadi, mungkin 
lebih tepat bagaimana itu bisa terjadi. 
Kami juga menyadari bahwa kami tidak 
selalu melihat kesalahan dari cara kami. 
Anda dapat melihat kembali periode 
lebih dari 4.500 tahun lalu dan melihat 
dua arus besar dari pengaruh kami. 



Nomor 06 


35 


INFO-UFO 











a l e r i 




The Roswell Crash of 1947 


( Dec. 1980 - TheBetty Cash UFO Incident. 


Original Artwork By 
James Neff© 1999. 
All Rights Reserved. 


INFO-UFO 


Nomor 06 















































































I 


e g e n d a 


Apakah £>enua Atlantis 
[)ahulu Memang A^a? 



A da banyak mitos yang 
menangkap imajinasi manusia 
sekitar cerita tentang Atlantis 
kuno. Jika hal ini benar-benar terjadi, 
apa yang terjadi padanya, dan 
mengapa tidak ada jejak darinya, yang 
menunjukkan keberadaannya? Bebera¬ 
pa cerita telah ditinggalkan selama 
beberapa abad tentang benua yang 
sangat besar yang muncul di antara apa 
yang saat ini disebut Afrika dan 
Amerika Selatan, sebuah tempat yang 
mana nenek moyang tinggal di dalam 
sebuah masyarakat yang telah men¬ 
dahului kita dan mengunjungi bintang. 
Sebagai contoh adalah bagaimana 
teknologi Pleiadian dapat mengubah 
fable menjadi fakta, di sinilah cerita 
yang sesungguhnya dari Atlantis dan 
koneksi kita dengan mereka. 

Setelah eksodus besar-besaran ke 
planet-planet dalam area Beta Centauri 
dan perusakan kehidupan pada Bumi, 
terdapat jangka waktu sekitar 7000 
tahun ketika para penjelajah 
menghindari kedatangannya di sini. 
Hanyalah kehidupan yang ditemukan 
setelah sedikitnya suku bangsa yang 
tersebar dari orang-orang berkulit 
coklat yang tinggal di dalam gubuk- 
gubuk primitif. Merekalah penduduk 
asli Bumi, yang masih sangat tertinggal, 
dan tidak tertarik kepada penjelajahan 
bintang. Kepergian teknologi dari 
masyarakat besar Pelegon yang telah 
muncul kesadarannya akan 
kemanusiannya ke puncak tertinggi. 
Bumi telah jatuh ke masa waktu 
kegelapan dan keputusasaan. 

Tahun-tahun pencerahan telah 
pergi keturunan dari mereka yang 
melarikan diri dari bumi ribuan tahun 
yang lalu. Di sini di Sistem Bintang 
Barnard, suatu masyarakat yang 
beradab tumbuh dengan subur dan 
tinggal secara damai. Setelah itu, 

J Nomor 06 


mereka mempunyai anak-anak dari 
kebesaran Pelegon, yang telah 
mempelajari mereka, dengan semangat 
kemajuan yang di sisi lain pekik perang 
dan kekuatan perjuangan, dan 
menciptakan dunia damai dan 
pertumbuhan agama. 

Di antara para pemimpin terdapat 
semacam dan banyak sekali Ishwish 
dinamakan Atlant. Dia tinggi, berambut 
pirang, berpundak lebar seorang 
manusia yang ternyata Lyran yang baik. 
Tatapan mata birunya dan kulit putihnya 
yang pucat menggambarkan gambaran 
tidak seperti Lyrannya nenekmoyang 
dari ribuan tahun yang lalu. Dia sangat 


terkenal, dan meskipun kehidupan di 
sana damai dan membahagiakan, dia 
lama memimpin para pengikutnya ke 
dunia yang baru di mana mereka dapat 
memulai kehidupan yang penuh dengan 
petualangan dan pertumbuhan. 
Terdapat banyak yang memutuskan 
untuk mengikuti Atlant, dan 
merencanakan ramah kepada hidup 
yang manusiawi. Di sini mereka 
menciptakan kesatuan dunia baru. 

Pertama kali hanya sedikit yang 
datang dan menemukan bumi yang 
kasar dan liar. Mereka memutuskan 
untuk membangun kota pertama mereka 
pada benua yang besar berlokasi persis 


INFO-UFO 


3 ! 



Peta dasar samudera Atlantik, lokasi di mana Atlantis diperkirakan berada. 


yang jatuh ke bawah aturuan main 
Muras menjadi terkenal sebagai 
kerajaan Lemuria. 

Mu di situasikan di dalam wilayah 
yang sekarang kita sebut dengan Gurun 
Pasir Gobi, yang mana adalah sebuah 
area di antara Cina dan Rusia. Sebagai 
masyarakat yang besar Mu yang maju, 
mereka membangun dua kota bawah 
tanah yang disebut Agharta Alpha dan 
Agharta Beta, berlokasi langsung di 
bawah Mu. Kota-kota telah 
dihubungkan bersama-sama oleh satu 
system pipa bawah tanah yang 
dibangun dan dihubungkan oleh 
banyak wilayah di bumi. Meskipun 
sebagaian besar terowongan bawah 
tanah ini telah dirusak selama beberapa 
tahun, beberapa di antaranya masih ada 
sampai saat ini. 


di atas garis katulistiwa yang 
mempunyai iklim hangat dan 
kehidupan yang baik. 

Kehidupan yang damai selama 
ribuan tahun kehidupan mereka 
berkembang ke dalam keadaan yang 
lebih tinggi, selanjutnya hal ini hanya 
berlangsung singkat sebelum arsitektur 
dan penjelajah bintang memulai untuk 
mengisi masa depan. Sebagai kota yang 
tumbuh dan perkataan kembali ke 
rumah asal atas keberhasilannya di 
rumah yang baru ribuan lebih kembali 
ke Sistem Bamard dan kembali ke bumi. 

Atlant mempunyai seorang istri 
bernama Karyatide, yang juga 
berambisi dan berfikiran baik sebagai 
seorang pemimpin. Dia membantu 
penyebaran peradaban ke bagian yang 


baru dari planet, menemukan kota-kota 
disekitar wilayah yang saat ini disebut 
Mediteranian. Di sini kota satelit kecil 
dinamakan little Atlantis dan tinggal di 
bawah aturan perdamaian yang sama 
dan kota-kota besar. 

Karyatide mempunyai ayah 
bernama Muras. Dia seorang pemimpin 
yang berkuasa dari mata rantai keluarga 
Lyran. Setelah keberhasilannya 
membuka Atlantis, ia datang ke bumi 
dengan ribuan pengikutnya dan 
membangun sebuah kota di sisi lain 
planet yang disebut Mu. Dinamakan 
setelah pendirinya, Mu tumbuh 
menjadi kota yang sangat besar; Mu 
melebar secara perlahan dan 
mendirikan bagian lain planet. Setelah 
banyak tahun dan banyak kota-kota 


9498 SM : Berakhirnya Atlantis 

Teriakan perang menyebabkan 
panik, dan dengan ribuan orang-orang 
yang mengambil kapalpancang mereka 
dan menyelamatkan diri ke Pleiades 
untuk keamanan. Alat-alat perang 
Atlantis dan Mu mempunyai ukuran 
yang besar dan tangguh. Angkatan 
perang Atlantis berisi 4.83 juta tentara 
di dalam kapal yang besar, ditambah 
123.000 yang kecil, orang-orang 
kapalpancang dan 16.431 kapal kontrol 
memperlengkapi dengan pemanas yang 
sangat canggih, mempersatukan 
pancang-pancang. Mereka juga 
mempunyai 24.230 kapal kelas 
menengah yang dipersenjatai dengan 
persenjataan yang mengerikan. Karena 
dengan semua kekuatan ini, Mu 
menjadi unggul dalam teknologi dan 
membanggakan kekuatan senjata yang 
besar. 

Para ilmuwan Mu, mengetahui 
datangnya peristiwa ini, memerintahkan 
armadanya keluar menuju angkasa luar 
untuk mencari asteroid yang besar di 
dalam reruntuhan planet Milano yang 
rusak. Dalam penemuan ini, mereka 
melekatkan system kendali bertenaga 
ke dalamnya, yang selanjutnya hal 
tersebut dapat dilemparkan ke bumi 
sebagai senjata penghancur. 
Selanjutnya perlawanan Atlantis 
dimulai pemimpin Mu memerintahkan 
asteroid yang besar untuk diluncurkan, 





4 ;- 





Kota Atlantis berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Plato. 


Nomor 06 


39 


INFO-UFO 





Benua Atlantis, di antara dua benua besar (posisi selatan di atas). 


tetapi hal itu terlambat menyelamatkan 
Mu. Armada Atlantean mempersatukan 
kota-kota Mu hampir seketika. Semua 
suku Mu terhalau, yang dijelaskan oleh 
kabut, tanah setapat di Gun gobi yang 
mana ia salah satu yang berdiri. Kota- 
kota bawah tanah dari Agharta 
dihancurkan dan ribuan terbunuh, 
tetapi sebagian besar bertahan dalam 
bencana yang besar. 

Derasnya, asteroid besar dilajukan 
menuju Bumi, dengan pengabdian pilot 
yang yang terikat padanya. Digerakkan 
oleh teknologi yang tinggi dari para 
ilmuwan Mu, asteroid kematian yang 
sangat besar berlomba dalam kelajuan 
yang luar biasa menuju Bumi ketika 
sebagian besar pemimpinnya dan 
ilmuwan atlantis melacak kehadiran 
asteroid. Mereka mengetahui tidak ada 
jalan untuk menghentikannya, 
sehingga mereka melarikan diri ke ruang 
angkasa, meninggalkan jutaan para 
penduduk Atlantis untuk meninggal. 

Asteroid membentur atmosfir dan 
meledak seperti sebuah supernova, 
membangkitkan panas melebihi 34.000 
derajat. Exploded kurang lebih 110 mil 
ke atas, dan dalam ribuan bagian-bagian 
kecil membentur bumi seperti sebuah 
ledakan senapan. Benua Atlantis lebur 
yang sebenarnya pemanasan dari 
ledakan dalam beberapa detik, dan 
permukaan Samudra Atlantik hancur, 
menyebabkan gunung-gunung berapi 
meletus dan terbawa ke laut menuju 
muara. Air dari lautan terlempar ke atas 
dalam ketinggian duapuluh mil, 
menyebabkan air pasang yang meluap 
melebihi satu mil tingginya menyerbu 


landmass Atlantis.Hal ini berlangsung 
melintasi area yang kita sebut 
Mediteranian membanjiri Afrika yang 
di Utara dan tanah Mesir. Dengan 
kalender kita yang sesungguhnya, hal 
ini terjadi pada tahun 9898 SM, 6 Juni, 
peradaban masyarakat Atlantis yang 
besar tenggelam di bawah samudra. 

Planet Bumi tergoncang dari 
porosnya, menyebabkan lautan meluap 
ke daratan, dan gunung-gunung 
mengisi udara dengan asap dan api. 
Sebagian planet mengubah porosnya 
dan datang to rest in slightly different 
orbit, geografi bumi telah berubah 
selamanya. Jika Anda dapat 
menggambarkan Bumi seperti yang 
sekarang ini, pembalikan impian planet 
berakhir sampai bagian Florida di mana 
Greenland sekarang. Yang 


menyebankan posisi bumi seperti 
sebelumnya sebelum perang besar. 

Florida digunakan untuk disebut 
Hyperborea, dan telah mengembalikan 
Arud dan para ksatrianya. Orang-orang 
dari Hyperborea yang selamat bergerak 
di bawah tanah setelah bencana yang 
besar dan sekarang tinggal di gunung 
Shasta di Kalifornia. Benua besar 
Atlantis, yang asli sebelah utara garis 
katulistiwa, meluncur dibawah air dan 
sekarang berhenti di wilayah lautan 
Atlantis. Dari apa yang dapat saya 
ketahui dsrii membscs Catatan Contak, 
jika Anda menggambar garis dari Puerto 
Rico melewati Afrika sebelah Utara, 
tetapi sekarang baru saja menjadi 
kenangan. Sisa-sisa Atlantis dapat 
ditemukan pada permukaan lautan mati 
sebelah barat pantai Bahamas di sebuah 
kelompok pulau-pulau kecil, yang 
disebut dengan Biminis. 

Di sini di pesisir pantai lautan para 
oceanographer telah ditemukan jejak- 
jejak apa yang kelihatan untuk kota 
kuno dan jalanan yang ditemukan, 
dinding, serta monumen lainnya yang 
menceritakan hari-hari berakhirnya 
Atlantis. Juga Puerto Rico Selatan, 
tenggelam di dalam air, Anda dapat 
menemukan puncak piramida yang 
dibangun Atlantean yang masih 
muncul di permukaan laut. Inilah semua 
yang ditemukan untuk mengingatkan 
kita atas masyarakat terbesar yang 
pernah ada di bumi, [rina] 



Sebuah ilustrasi Piramid di kota Atlantis 


INFO-UFO 


Nomor 06 































Kota Atlantis Telah Ditemukan? 


“Penemuan in membuka tabir 
bahwa kawasan dasar laut yang 
mendukung adanya kawah 
hydrothermal itu sangat luas daripada 
yang pemah kita pikirkan sebelumnya.” 

Kedengarannya aneh tetapi itulah 
yang terjadi. Kota Atlantis tempo dulu 
yang hilang kini telah ditemukan 
setelah para ilmuwan beramai-ramai 
menyelam di kedalaman Samudra 
Atlantis. 

Melalui investigasi ilmiah yang 
dilakukan oleh Deborah Killey dan 
rekannya, oceanografer dari 
Universitas Washington di Seattle, 
Amerika Serikat, para ahli menyelidiki 
gunung berapi di dasar laut yang 
terletak 15 Kilometer di tengah-tengah 
Samudra Atlantis. 

Temuan Deborah mensinyalir 
pernah adanya kota di Samudera 
Atlantik yang berupa sejumlah 
kandungan mineral berwarna putih 
dalam bentuk tiang pada kedalaman laut 
yang gelap, sekitar 700 meter di bawah 
permukaan air laut. 

Pada kedalaman tersebut ditemukan 
makhluk hidup dan bakteri yang hidup 
dari generasi ke generasai dan secara 
terus-menerus diterpa panas. Panas 
yang berasal dari gunung berapi bawah 
laut inilah yang menjadi sumber 
kehidupan. 

Tim penyelam menemukan tiang- 
tiang mineral itu menyatakan, satu tiang 
berukuran 60 meter. Tiang-tiang ini 
merupakan kawah-kawah sumber 
panas, sisa muntahan gunung berapi 
yang terletak di dasar laut. 

Kondisi dari kawah sumber panas 
tersebut ternyata hampir sama dengan 
sistem kehidupan Bumi sekarang ini. 



Reruntuhan di dasar laut dekat 
kepulauan Bimini. 


Temuan tim tersebut yang cukup 
mencengangkan adalah adanya 
kenyataan bahwa bakteri dan makhluk 
hidup yang hidup dan menghuni pada 
kedalaman tersebut bisa disebut 
sebagai fosil hidup. Sebab, makhluk 
hidup ini selama beratus-ratus tahun, 
seiring dengan dugaan hilangnya “kota 
yang hilang”, hidup dalam suatu 
komunitas yang serba primitif. 

Temuan itu membuka mata tim 
periset itu pada pada suatu teori baru, 
bisa jadi sumber panas pada pada 
gunung berapi pada dasar laut itu 
cukup bervariasi. Selain itu, sumber 
panas ini bisa juga dikatakan sebagai 
fenomena umun pada zaman “Kota 
yang hilang” masih ada. Ini Berarti 
merupakan kemajuan teori daripada 
yang selama ini dipikirkan tim periset 
tersebut. 

Menemukan adanya kepingan- 
kepingan “Kota yang hilang” macam 
tiang mineral itu merupakan kejutan. 
Sebab, sumber panas ini kadang hanya 
ada di permukaan laut yang 
membuncah atau tempat dimana 
magma dari dalam perut Bumi saangat 
dekat jaraknya dengan lautan sehingga 
air disekitarnya sangat panas. Sistem 


panas inilah yang membuat kehidupan 
di situ tetap berjalan. 

Mineral yang terkandung dari 
muntahan magma berbentuk seperti 
puding gelap bersuhu sekitar 300 
derajat Celcius. Riset ini menunjukkan 
bahwa komunitas kuno tersebut dapat 
bertahan hidup dengan makan mineral 
dan bahan organik lainnya macam 
metana. 

Temuan kepingan “Kota yang 
hilang” ini jauh dari prakiraan semula 
yang tidak pernah membayangkan 
adanya tiang bermineral yang ternyata 
berfungsi membuat sistem pemanasan 
dasar laut. “Penemuan in membuka 
tabir bahwa kawasan dasar laut yang 
mendukung adanya kawah 
hydrothermal itu sangat luas daripada 
yang pemah kita pikirkan sebelumnya,” 
jelas Deborah seperti Jumal Nature. 

Tiang-tiang mineral ini melepaskan 
mineral karbonat berwarna putih dan 
memiliki temperatur 40-70 derajat 
Celcius. Eksplorasi terhadap temuan 
ini tems dilakukan. 

“Penting untuk menemukan sesuatu 
di bawah sana yang kita belum tahu,” 
ujar Karen Von Damn dari Universitas 
New Hampshire Durham Inggris. Di 
Universitas itu, karena mempelajari 
sistem hydrothermal dari kawah gunung 
berapi di dasar laut. 

Para periset sampai sekarang masih 
tekun mempelajari “Kota yang hilang” 
terutama karena ditemukannya bakteri 
pada batu karang karbonat yang 
mengandung bahan alkali. Sebab 
fenomena seperti ini umumnya 
ditemukan pada Bumi lebih dari tiga 
milyar tahun lalu, saat kehidupan baru 
mulai berkembang. [Surya] 


MARS LUMOGRflPH P&tdd Hwtutu 

untuk menulis, menggambar dan Computer 



Terbuat dari kayu pilihan, kayu lokal (Merah) 
dari kayu impor Cedar (Coklat) 

^SNEDTLER Geimany 


TERSEDIA DALAM UKURAN EE, EB, 6B s/d 6H 
2B khusus UBtuk Computer f" 


















J u k u 

Bisakah Melindungi Diri 
Dari Penculikan Alien? 

Judul Buku : How To Defend Yourself Against Alien Abduction 
Penulis : AnnDruffel 
Penerbit : Judy Piatkus Limited 


H ow To Defend Yourself 
Against Alien Abduction, 
buku yang terdiri dari 241 
halaman ini di tulis oleh Ann Druffel 
yang menjabarkan tentang adanya 
kemungkinan serangan yang dilakukan 
oleh alien dan ada juga kemungkinan 
kita untuk menghindari penculikan- 
penculikan yang dilakukan oleh alien. 
Dalam buku ini Ann Druffel sang 
penulis mengungkapkan beberapa 
tehnik sederhana yang digunakan 
untuk mengatasi penculikan yang 
dilancarkan oleh alien. Dalam buku ini 
akan dijabarkan teknik-teknik untuk 
mengatasi serangan alien untuk 
pertama kalinya, yaitu meliputi, Mental 
Struggle, Physical Struggle, Righteous 
Anger, Protective Rage, Support From 
Family Members, Intuition, Metaphysi- 
cal Methods, Appeal To Spiritual Per- 
sonages, Repellents. 

Buku ini juga menuliskan laporan- 
laporan dari saksi mata yang mengalami 
secara langsung suatu peristiwa yang 


berhubungan dengan alien, penulis 
juga menuliskan tentang penelitian 
baru (new research) dan materi-materi 
tentang alien yang sebelumnya tidak 
bisa di publikasikan. How to Defend 
Yourself Against Alien Attack adalah 
satu-satunya buku yang menjabarkan 
instruksi secara step by step apa yang 
harus anda lakukan dan yang tidak 
boleh anda lakukan jika anda menjadi 
target atau sasaran serangan alien 
(alien attack). 

Ann Druffel memulai penelitiannya 
tentang UFO pada tahun 1957, dengan 
bergabung dengan The National In- 
vestigations Committee on Aerial Phe- 
nomena. Dia banyak menulis artikel 
tentang UFO diberbagai media cetak 
seperti UFO Magazine, Flying Saucer 
Review dan International UFO Re¬ 
porter. Dia juga menulis buku The 
Tujunga Canyon Contacts dan ia juga 
menyumbang untuk Encyclopedia of 
UFO, The Proccedings of the Abduc¬ 
tion Study Conference at MIT, the an- 


thology UFO Abductions dan 
beberapa karya lainnya. Dia juga 
seorang peneliti veteran yang pernah 
bekerja selama 10 tahun di lembaga 
internasional bernama Mobius Society 
dan sebagai tenaga freelance di 
lembaga yang menangani fosil 
(arkeologi) dan di lembaga-lembaga 
lainnya yang bertujuan memecahkan 
fenomena yang mengandung misteri 
yang belum dapat teridentifikasikan. 

Beberapa tokoh yang bergerak 
dalam bidang astronomi seperti : Dr. 
Edgar Mitchell, astronout Apollo 14 
juga seorang penulis dari buku yang 
berjudul “ The Way of the Explorer 64 
berkomentar tentang buku ini, ia 
berkata 44 This is a very powerful book... 
Druffel’s research does us all a great 
Service.” 

Philip Mantle, co-author of With- 
out Consent, former Director of Inves- 
tigations for the British UFO Research 
Association juga berkomentar dan 
mengatakan bahwa 44 This book is a 
unique and significant contribution to 
the study of the alien abduction phe- 
nomenon. It should be read by all who 
are interested or involved in the sub- 
ject and it should be the book for all 
abductees.” 

Jika anda orang yang suka akan 
sesuatu yang berkaitan dengan alien 
atau mungkin yang pernah diculik oleh 
alien sebaiknya anda baca buku ini, 
karena buku ini mengulas tentang apa 
yang anda butuhkan, [ar] *+» 


Akses Internet Termudah, Cepat 
dan Ada Dimana-mana 

Termudah aksesnya karena tanpa berlangganan dan tagihannya 
disatukan melalui tagihan telepon. Cepat mendapatkan konektivitas 
dengan kecepatan modem 56 Kbps. Dimana-mana, bisa diakses 
di 141 kota dengan nomor sama 

0809 8 9999 


I Hanya 
: Rp 150,j 
per menit 


lebih dari cepat... 




TELKOM 


sudah termasuk akses internet dan pulsa telepon 

User name: telkomnet@instan Password: telkom www.plasa.com 



INFO-UFO 


42 


Nomor 06 















Mengupas Dunia Yang 
Penuh Dengan Misteri 

Judul : Segala sesuatu tentang Misteri Unik 
Penulis : Rijanto Tosin. 

Penerbit : Abdi Tandur, Januari 2001 . 



S elain UFO, ada berbagai misteri 
lain yang sampai saat kini belum 
terungkap. Berbagai kasus dan 
fenomena misteri ini dibahas secara 
gamblang oleh Rijanto Tosin, dalam 
bukunya yang berjudul “Segala 
Sesuatu Tentang Misteri Unik”. Buku 
ini menyuguhkan deretan kisah - kisah 
misteri yang terjadi di planet bumi ini. 
Memang kita sadari bahwa dalam alam 
semesta ini masih banyak yang masih 
belum kita ketahui. 

Salah satu topik mengenai UFO 
yang dibahas dalam buku ini adalah 
mengenai alien yang berasal dari planet 
Ummo. Menurut sumber yang 
terpercaya dalam buku tersebut, 
peristiwa ini diduga berawal sejak 
tahun 1965. Fenomena ini dialami 
seorang kontak yang bernama 
Fernando Sesma. 

Peristiwa ini bermula dari seseorang 
yang menerima telepon dari penelpon 
yang berbicara dalam bahasa Spanyol 
dengan aksen asing. Penelpon itu 
mengaku menyampaikan perintah dari 
angkasa luar serta mengajak 
komunikasi langsung secara pribadi. 
Dilihat dari dokumen 
yang ditulis oleh 
penghuni Ummo 
tersebut bahwa planet 
ini yang mengitari 
bintang berusia 14,6 
tahun cahaya Matahari. 

Delegasi dari Ummo 
tersebut telah mengirim 
surat kepada Fernando 
dan rekan-rekannya. 


Dalam setiap dokumen tersebut 
ditandai dengan simbol unik. Simbol itu 
terdiri dari dua tanda kurung tutup dan 
kurung buka yang disejajarkan dengan 
tanda plus. 

Selain itu pula ada juga ulasan 
mengenai penampakan ular naga di 
atas langit dan keberadaan makhluk- 
makhluk asing serta kejadian alam yang 
unik di bumi ini. Bahkan manusia pun 
ada yang mempunyai jenis lain yang 
tidak semestinya. Masih banyak yang 
terjadi yang mungkin kita belum 
mengetahuinya, sehingga semua hal 
itu masih merupakan misteri. 

Tapi pada akhir abad ini mereka 
mencoba untuk mengung-kapkan 
misteri dari penampakan-penampakan 
makhluk asing yang banyak kita sebut 
dengan nama alien. Mungkin dalam 
peristiwa-peristiwa masa lalu seperti 
kejadian alam dan kemunculan binatang 
dan makhluk lainnya itu dihubungkan 
dengan keberadaan makhluk halus, 
dewa-dewa atau juga peri. 

Memang ada kepuasan tersendiri 
untuk berkeinginan menguak misteri 
keganjilan yang terjadi di dunia ini . 
Tidak sedikit biaya yang mereka 
keluarkan untuk menyelidiki hal seperti 
ini. Tapi sampai saat ini misteri-misteri 
tersebut masih belum terpecahkan, 
meski banyak sekali pendapat- 
pendapat yang kontroversial. 

Dalam buku ini menyuguhkan 
pembahasan hal-hal yang aneh, 
khususnya meliputi bagian dari hewan, 
kejadian alam, serta beberapa macam 


jenis manusia. Jika kita telaah melalui 
peristiwa aneh yang berhubungan 
dengan hewan dalam buku ini, antara 
lain pembahasan tentang cacing 
bercakar, dinosaurus yang masih hidup, 
manusia reptil, duyung dan lain 
sebagainya, yang kebanyakan menurut 
teori para ahli yang meneliti tersebut 
menyatakan bahwa mereka masih ada 
hubungan dengan spesies binatang 
yang nampak di bumi ini, namun tempat 
mereka hidup berbeda dari binatang 
yang semestinya, tetapi masih ada juga 
yang belum terpecahkan keberadaan¬ 
nya. Lain dengan pembahasan yang 
meliputi kejadian aneh dari kejadian 
alam dalam buku tersebut, seperti 
kejadian Awan aneh , Hujan yang 
menjatuhkan benda organik , dan 
sebagainya. Mereka para ahli mayoritas 
memprediksikan bahwa hal- hal 
tersebut masih berhubungan dengan 
keberadaan Alien di muka bumi ini. 

Mendengar kata alien, sampai saat 
ini pembahasannya masih berlanjut dari 
pada pembahasan makhluk asing yang 
lainnya. Mungkin teknologi alien 
tersebut mampu merangsang para ahli 
UFO untuk meneliti dan dijadikan 
sebagai eksperimen demi kemajuan 
teknologi manusia di bumi ini. Tak 
jarang dilaporkan piring terbang milik 
alien mendarat di bumi. Buku ini 
membahas secara detail tentang alien. 
Ada sebagian pendapat menyatakan 
bahwa alien tersebut merupakan 
makhluk dari galaksi lain, dan masih 
banyak versi yang lainnya, [adk] 


FERD'NAND 



Nomor 06 


43 


INFO-UFO 





I 


acak 


USO, Benda Aneh Dalam laut 

Benarkah Mereka Yang Menyebabkan 
Tenggelamnya Beberapa Kapal Kita? 



Benda atau makhluk aneh yang 
muncul di permukaan laut. 


L aut kita di Kawasan Indonesia 
Timur kelihatannya masih 
hienyimpan banyak misteri. Di 
majalah Intisari pernah dimuat 
pengakuan dari seorang kapten kapal 
Pelni yang melayari sekitar Laut Banda 
tahun 1974 pada malam hari. Dia 
mengaku melihat dua onggokan seperti 
pulau di jalur pelayarannya, padahal 
perasaannya hari-hari lain juga lewat di 
sana tetapi tidak ada pulau satupun. 

Yang lebih aneh, dua ‘pulau’ itu 
seperti bergerak-gerak/berdenyut- 
denyut. Sang kapten ingin untuk 
mendekati ‘pulau’ itu, tapi kemudian dia 
mengurungkan niatnya untuk 
menghindari benturan, kemudian 
menghindar ke arah kanan dari jalur 
aslinya. Mungkinkah ini gurita raksasa? 
Atau USO (Unidentified Submerged 
Object) yakni obyek tak dikenal yang 
berada di bawah permukaan laut? 


Ada yang aneh dalam kasus 
tenggelamnya KM Lintas Samudera 
pada Januari 2000 yang menewaskan 
sedikitnya 7 penumpang di dekat 
Makassar. Menurut penumpang yang 
selamat, sebelum kapal tenggelam 
seperti ada benda bercahaya yang 
menubruk kapal itu, sebagian bilang 
bahwa itu sejenis binatang besar, 
mungkin gurita raksasa. Ada awak 
kapal Pelni yang melihat cahaya- 
cahaya di bawah air pada bulan yang 
sama. Satu bulan sebelumnya cahaya- 
cahaya ini juga hampir menghalangi 
laju sebuah kapal Pelni lain, saat 
menyentuh cahaya itu, sang kapal 
seperti terdorong ke atas. Akhirnya 
bisa dihindari. 

Konon ada pendapat bahwa di 
dasar Selat Makassar atau Laut Aru 
terdapat pangkalan UFO. Benarkah? 

Seorang kru kapal barang yang 


ff\ 


melayani jalur antar Surabaya, Ujung 
Pandang (Makassar) dan kota-kota di 
Irian Jaya (Sorong, Manokwari, Nabire) 
melaporkan bahwa menjelang subuh 15 
Januari 2000 pada saat kira-kira 04:00 
a.m, dia dan teman-teman krunya melihat 
sinar bentuk aneh dari bawah laut. 
Pertama-tama mereka melihat dua sinar 
di depan kapal mereka, dan tiba-tiba dua 
sinar ini bergerak cepat mengarah ke 
kapal dan berhenti tepat masing-masing 
di sisi kapal. Begitu kedua sinar ini 
berhenti, tiba-tiba ada banyak lagi 
benda-benda seperti ini mengeluarkan 
sinar seperti seseorang telah 
menyalakan lampu dari bawah laut. 
Mereka tak berbentuk, mirip bentuk 
pulau-pulau di peta. Sinar-sinar tak 
berbentuk ini menyebar di area seluas 
diameter 1.8 km, batasan luar area ini 
berbentuk bulat elips (oval). Tidak ada 
suara yang terdengar. Sepupu saya dan 
teman-teman krunya cuma berdiri di 
kapal dan sama sekali tidak melakukan 
apa-apa sampai kapal mereka melewati 
benda-benda bersinar ini. Sinar tersebut 
berwarna putih seperti lampu neon TL. 

Salah seorang kru yang lain 
menyatakanb bahwa sebelum kejadian 
itu pernah melihat hal yang sama 
sebulan sebelumnya di tempat yang 
berdekatan, arah timur dengan lokasi 
yang diceritakan di atas. Pada saat itu 
dia sedang melakukan perjalanan 
menuju kota Manokwari dan melihat 
sinar-sinar yang sama dari bawah laut 
tapi dengan formasi berbeda dari cerita 
di atas. Benda-benda ini membentuk 
formasi garis lurus di depan kapal. 
Sewaktu kapal berusaha memutar balik 
untuk menghindari tabrakan dengan 
benda ini, tiba-tiba sinar-sinar yang 
sama membentuk formasi yang sama 
tepat di belakang kapal. Dan kapal 
tersebut terangkat sedikit sewaktu 
menabrak benda-benda tersebut. 



INFO-UFO 


Nomor 06 






UFO yang muncul dari dalam laut 


Gurita raksasa atau kapal selam misterius? 


Kemudian kapal mengarah ke kanan 
dan lolos dari kedua formasi sinar-sinar 
tersebut. 

Catatan penampakan terakhir 
adalah pada saat KM Lintas Samudera 
(kapal penumpang) mengalami 
kecelakaan di Laut Banda Maluku. 
Beberapa orang tewas pada saat 
kecelakaan. Apa yang dialami adalah 
serupa dan beberapa orang yang 
selamat bercerita bahwa sebelum 
tenggelam ada dua bentuk sinar dari 
bawah laut yang bergerak cepat menuju 
kapal dan kemudian menghancurkan 
kapal. Kapal tersebut ditemukan 
kemudian di pantai pulau sekitarnya. 


Mengenai “makhlut laut” ini ada 
juga cerita lain dari nelayan asal Medan 
saat mencari ikan ke laut. Kapalnya 
dilengkapi dengan mesin untuk menarik 
tarik jala ikan. Saat berada di tengah 
laut, sekitar jam 2 pagi, nahkoda kapal 
tersebut mengira melihat ada kapal lain 
ini. Hal ini disebabkan terlihat dari 
adanya dua lampu berwarna merah. 
Tetapi anehnya lampu tersebut seolah- 
olah menghampiri mereka. Dan tiba-tiba 
saja kapal tersebut seperti tertabrak 
sebuah makhluk karena kalau tertabrak 
benda keras atau batu pasti hancur. 
Tabrakan itu membuat kapal tersebut 
berbalik arah 180 derajat kembali ke arah 


semula kapal itu pergi. Seluruh awak 
kapal ketakutan sambil bertanya-tanya 
apa yang ditabrak mereka itu, akhirnya 
mereka tidak jadi mengambil ikan dan 
kembali. 

Apa penjelasan dari fenomena ini? 
Ada yang berpendapat bahwa sinar- 
sinar tersebut dibuat oleh binatang 
bawah laut seperti ikan, belut laut, atau 
mungkin gurita raksasa. Tapi 
seandainya demikian, kenapa benda- 
benda tersebut tidak bergerak sewaktu 
kapal mendekati mereka? Dan 
bagaimana menyalakan dan 
memadamkan sinar-sinar tersebut? 
Sejauh ini, beberapa binatang laut bisa 
mengeluarkan listrik dan sinar dan 
seandainya demikian bukankah mereka 
selalu bersinar dan tidak bisa 
memadamkannya. 

Pendapat kedua adalah benda 
tersebut merupakan sebuah kapal 
selam nuklir raksasa. Siapa tahu, ada 
kapal selam negara asing yang sedang 
melaksanakan misi terselubung di 
pulau-pulau dekat wilayah tersebut? 
Tapi seandainya benda itu adalah kapal 
selam, kapal selam jenis apa yang 
mempunyai diameter 1.8 km? Dan 
bagaimana kapal selam bisa merubah 
bentuk? 

Kasus benda aneh di bawah laut 
ini (USO) memang tidak seramai UFO. 
Banyak yang mengkaitkan dengan 
monster atau hantu laut. Penelitian 
terhadap hal ini juga masih sedikit, 
barangkali karena cerita-cerita aneh di 
tengah laut, umumnya tidak dikaitkan 
dengan keberadaan makhluk cerdas 
dari dunia lain. ^ 



Daerah laur di kawasan Indonesia timur ini menyimpan sejumlah misteri. 


Nomor 06 


45 


INFO-UFO 















i l m 


Proyek Rahasia Menyebar Viras 

Judul : Proj ect: Alien (1990) 

Pemain : Michael Nouri, Darlanne Fluegel, Maxwel Caulfield, Charles Duming 

Sutradara : Frank Scheld 

—----ini keadaan normal 

kembali. 

Film ini diawali 
oleh penerbangan 
pesawat sebuah agen 
penelitian yaitu 
j? \ TURBO 9, yang 

'HK \ ditumpangi oleh 

! seorang pilot yang 
terbang diatas 
m kawasan Norwegia 

Tengah pada waktu 
PfV - malam hari, kemudian 

dia melihat ada 

Mc. Namara mencurigai proyek rahasia militer banyak bola api yang 

7 1-^7 j ttt ^ jatuh dari luar angkasa 

yang berkaitan dengan munculnya UFO. J f 

lalu dia melapor 

F lilm tentang alien ataupun UFO fenomena tersebut ke pusat bahwa dia 
yang diputar di bioskop maupun diserang oleh bola api itu yang tidak 
di televisi menyebabkan bisa di identifikasikannya. Tidak lama 
kebingungan orang yang menonton kemudian pusat kehilangan kontak 
film tersebut, karena dalam hati mereka dengannnya. Tidak hanya dia saj a yang 
bertanya-tanya apakah memang alien melihat bola-bola api tersebut, ada 
itu ada ataukah hanya fiktif belaka . sekelompok ilmuwan melakukan 
THE ALIEN PROJECT, film yang penelitian sebuah gua tepatnya di hutan 
menggambarkan perasaan antara MYDRA Norwegia Tengah juga 
percaya dan tidak percaya akan melihat peristiwa tersebut salah satu 
keberadaan UFO di bumi ini. anggota ilmuwan tersebut bahkan 

Film ini menceritakan tentang sempat mengambil gambar fenomena 
fenomena yang dibuat- buat oleh pihak bola api itu dengan kameranya. Laporan 
militer untuk menutupi proyek tentang adanya peristiwa ini membuat 
rahasianya yaitu semacam penelitian Jeff Milker seorang 
yang diberi nama MUTASI GENETIK wartawan dari 
(genetic mutation), agar orang - orang maj alah Standart 
mengira bahwa fenomena tersebut Times ingin meli- 
disebabkan oleh sekelompok alien. putnya yang kemu- 
Cerita kemudian bergulir pada adanya dian bertemu dengan 
suatu Virus yang mewabah “Bird” Mc. Namara 
diperkampungan yang dianggap seorang perempuan 
sumbernya dari alien tersebut, ini juga juga seorang 
membuat seorang wartawan dari pilot pesawat yang 
majalah Standar Times yang bernama disewanya untuk 
Jeff Milker yang di perankan oleh aktor mengantarnya 
kawakan Michael Nouri dibantu oleh ketempat jatuhnya 
seorang temannya bernama Mc. bola-bola api terse- 
Namara dia adalah sorang pilot yang but. Di tempat keja- j e j^ 

di perankan oleh Darlanne Fluegel bahu dian mereka mene- yang d 

- membahu untuk mengungkap misteri mukan salah seorang 


M E C H A E L NOURI 

PROJECT: ALIEN 



dari rombongan arkeolog yang meneliti 
sebuah gua di hutan Mydra itu sedang 
mengalami penyakit aneh yang belum 
mereka kenal, ini membuat mereka 
semakin penasaran dan ingin sekali 
tahu akan penyebab semua ini, apakah 
semua ini diakibatkan oleh sejumlah 
alien atau disebabkan oleh hal lain. 

Film yang didukung oleh tata suara 
yang dibuat oleh Allan Zavoo 
sedemikian rupa sehingga penampakan 
makhluk dari luar angkasa tersebut 
terlihat menegangkan dan mencekam 
ini, menarik untuk dilihat karena film ini 
didukung oleh Michael Nouri, 
Darlanne Fluegel, Maxwel Caulfield, 
Charles Durning. [ar] 



Jeff Milker menahan pihak militer 
yang diduga melakukan konspirasi. 


INFO-UFO 


Nomor 06 






Kijin^/UeiGrtikcbi Eplcn 


Judul 

Sutradara 

Pemain 


Alien Visitor 

Rolf de Heer 

Syd Brishbane, Ulli Birre 




“She” (alien Epsilon) dan ”He 


Film in diawali oleh seorang nenek 
yang bercerita pada dua cucu 
perempuannya tentang pengalaman¬ 
nya yang terjadi 40 tahun lalu, yang di 
awali dari tersesatnya seorang alien 
wanita berasal dari planet Epsilon di 
bumi yang bingung akan tempat yang 
dijamahnya itu, ditengah kebingungan¬ 
nya itu dia bertemu dengan seorang 
laki-laki dengan mobil bututnya yang 
sedang berkemah di daerah yang 
gersang dan tandus,kemudian alien 
perempuan tersebut bertanya pada 
manusia yang ditemuinya itu mengenai 
tempat yang dipijaknya, kebingungan 
itu juga dialami oleh laki-laki yang 
ditemuinya karena alien itu berwujud 
seperti manusia biasa, perasaan heran, 
bingung menjadi satu bagaimana 
kelanjutan dari film ini, dengan maksud 
apa alien itu datang ke bumi ? 

Tidak seperti film-film alien lainnya 
yang menggambarkan alien itu seperti 
monster dan makhluk yang berbentuk 
aneh yang bersifat jahat ingin 
menghancurkan bumi dan suka 
membunuh, lain halnya dengan ALIEN 
VISITOR, film ini menceritakan tentang 
hubungan manusia dengan makhluk 
asing atau alien yang bermaksud ingin 
menjalin hubungan dengan manusia 
untuk bersatu menjadi pasangan 
kekasih. Dalam film ini Rolf De Heer, 
sang sutradara ingin menggambarkan 
tentang kehidupan sepasang kekasih 
yang berbeda kebudayaan dan bangsa, 


“He ” akhirnya sadar pentingnya 
lingkungan yang bebas polusi. 



dimana sepasang kekasih itu selalu 
berdebat tentang perbedaan- 
perbedaan yang dimiliki oleh mereka . 
Film yang di bintangi oleh artis 
kawakan dari Australia yaitu Syd 
Brisbane dan Ulli Birre merupakan hasil 
kerjasama antara Australian Film 




Finance Cooperation dan Fandago 
(Italy) 

Film yang berdurasi 120 menit ini 
tidak merekrut banyak bintang ataupun 
figuran, nama peran pun hanya 
memakai kata ganti “ He “ dan “ She “ 
film ini juga tidak banyak menggunakan 
spesial efek tapi mengutamakan isi dari 
percakapan yang banyak 
menggunakan perumpamaan dan 
karakteristik juga acting dari 
pemainnya. [ar] ^ 


Sutradara : Brian Trenchard-Smith 
Pemain : Parker Stevenson, Dirk 

Benedict, Erin Gray, Chad 
Everett 

Durasi :1 jam 3 6 menit 

Film ini berdasarkan teori bahwa 
UFO atau alen adalah berasal dari masa 
depan. Di masa depan, kondisi bumi 
sudah semakin rusak dan mereka 
mengubah bentuk tubuhnya (rekayasa 
genetik) supaya mereka bisa bertahan. 
Keadaan yang buruk membuat mereka 
tidak bisa melakukan reproduksi dengan 
baik sehingga ras mereka (sebenarnya 
mereka adalah manusia juga tapi di masa 
depan dan telah berubah bentuk) akan 
punah. Jadinya, mereka berusaha 
kembali ke masa lalu (di masa kita 
sekarang ini) untuk mengumpulkan 
kode genetik untuk memperbaiki kondisi 
mereka. [na] 


Nomor 06 


47 


INFO-UFO 











D R 0 M 

MENELUSURI KEHIDUPAN 
DI ALAM SEMESTA BERSAMA 
STEPHEN HAWKING 


Siapa yang tidak kenal Stephen 
Hawking? Seorang pakar fisika dan 
kosmologi yang terkenal dengan 
teorinya mengenai Big Bang dalam 
buku “The Brief History of Time”. Kini 
untuk lebih memperkenalkan alam 
semesta serta bagaimana proses 
kehidupan di jagad raya yang luas ini, 
Hawking menyampaikannya dalam 
sebuah CDROM multimedia interaktif. 


konsep kunci yang ada dalam 
pengajaran tersbut. Artikel 
artikel tersebut ditulis oleh 


mereka yang berkompeten 
dalam bidangnya, seperti 
Profesor geografi Claude 
Allegere dari Universitas 
Paris, profesor fisika James 
Peebles dari Universitas 


animasi Untuk dapat menjalankan CD 
ini Anda harus mempunyai komputer 
dengan syarat minimal 486DX, 
Windows 95/NT, memory 8 MB, 
kapasitas harddisk tersedia lebih dari 9 
MB serta CD-ROM, atau Macintosh 
68040, system 7.5, memory 12 MB, sisa 
harddisk 15 MB dan CD-ROM. 


Princeton, profesor biologi, 
geologi dan sejarah Stephen 
J. Gould dari Universitas 


Harvard, dan masih banyak lagi. Ini 
adalah seri CD-ROM yang kedua yang 
diselesaikan dengan berkolaborasi 
bersama profesor Hawking, dan yang 
pertama adalah The Brief History of 
Time. 


CD-ROM ini mengandung lebih dari 
50 film berformat Quick Time dan 200 


CDROM ini berjudul “Life in the 
Universe” dan Anda akan diajak 
menjelajahi kehidupan di alam semesta. 

Proyek pembuatan CDROM Life in 
the Universe ini didukung oleh 
MetaTools, yang bertanggung jawab 
untuk distribusi di Amerika Utara, dan 
juga Navigo Multimedia yang 
bertanggung jawab untuk distribusi di 
Eropa dan berencana untuk 
menterjemahkan ke lima bahasa. 
Kontrak dan produksi Life in the 
Universe ini ditangani oleh Departemen 
Studio Seni di UC Santa Barbara. 
Proyek ini dibentuk dari essay yang 
ditulis oleh Profesor Hawking yang 
berjudulkan Life in the Universe. 
Sebagai tambahan bagi bahan 
pengajaran dari Profesor Hawking 
disertakan pula lima artikel spesial dari 
Scientific American yang juga berjudul 
sama “Life in the Universe”, yang mana 
digunakan untuk memperjelas atas 



i 


Gedung Graha Pena 

Jl. A. Yani 88 Surabaya 60234 

Telp. (031) 828-7999 Fax. (031) 829-1999 

E-mail : grahapena@jawapos.co.id 


Kantor Pemasaran: 


INFO-UFO El:] Nomor 06 










Bagaimana Kehidupan Terjadi 
di Lingkungan yang Ekstrem 

Dugaan tentang kehidupan di planet lain berdasarkan penemuan 
extremophile baru sekedar hipotesa. Belum ada bukti yang 
menguatkan sampai sekarang. Entah di masa depan. 

Oleh: Is Helianti 


M anusia dan hampir seluruh 
mamalia hampir mustahil bisa 
hidup di dalam lingkungan 
dengan kondisi sangat ekstrem. 
Sebutlah suhu yang teramat dingin atau 
teramat panas. Namun ada makhluk- 
makhluk berukuran mikro yang justru 
menyenangi hidup di lingkungan 
sangat panas atau sangat dingin seperti 
di atas. Mikroba-mikroba ini justru tidak 
dapat berkembang di lingkungan di 
mana sebagian besar makhluk hidup 
lain dapat hidup dengan nyaman di 
dalamnya. Mikroba-mikroba ini biasa 
disebut “extremophile”. “Extremo” 
berarti sangat berlebihan (ekstrem), 
“phile” berarti menyukai. Jadi 
extremophile adalah mikroba yang 
menyukai lingkungan habitat ekstrem 
untuk kelangsungan hidupnya. 

Makhluk hidup jenis ini, walaupun 
menurut dugaan banyak ilmuwan telah 
hidup di bumi jauh lebih tua daripada 
makhluk hidup lainnya, tetapi baru 
diketahui keberadaannya sekitar tahun 
1980-an. Penelitian terhadap 
extremophile meningkat pesat sejak 
ditemukan mikroba yang dapat hidup 


mendekati suhu air mendidih oleh 
ilmuwan bernama Stetter dari Jerman. 
Sejak itu, penelitian untuk mengisolasi 
mikroba ini bagai menjadi boom di 
kalangan negara-negara maju seperti 
Jerman, Amerika, dan Jepang. 

Keberagaman dan kehebatan 
karakter yang terdapat dalam 
extremophile sangat memikat hati para 
ilmuwan. Ada extremophile yang 
menyukai lingkungan yang bersuhu 
sangat tinggi mendekati suhu didih (90 
derajat Celcius). Bahkan hasil penemuan 
akhir-akhir ini menunjukkan ada 
mikroba yang bisa hidup di suhu 130 
derajat Celcius. 

Extremophile yang menyenangi 
lingkungan sangat panas ini biasa 
disebut hyperthermophile. Penemuan 
hyperthermophile yang bisa hidup 
pada suhu di atas 100 deerajat Celcius 
membawa spekulasi kepada 
kemungkinan adanya mikroba yang 
bisa hidup pada suhu lebih tinggi di 
atasnya, misalnya 200 derajat Celcius. 

Sampai suhu berapa kemungkinan 
kehidupan itu ada? Tak ada yang bisa 
menjawab. Para ilmuwan berpendapat, 



Bentuk kehidupan mikroba ini 
terdapat di dalam sebuah meteorit. 


bahwa hampir tidak mungkin ada 
kehidupan di atas suhu 300 derajat 
Celcius. Suhu ini adalah suhu batas di 
mana ikatan antar molekul dalam 
senyawa bisa bertahan. Lebih daripada 
itu tak akan mungkin terbentuk 
senyawa, karena setiap unsur menjadi 
sendiri-sendiri di atas suhu ini. 

Extremophile yang lain ada yang 
bisa hidup pada suhu mendekati titik 
beku air. Bahkan sel mereka masih bisa 
membelah pada suhu di bawah nol, 
suhu di mana mikroba lain berhenti 
membelah diri. Ada juga yang 
menyukai lingkungan yang lebih asam 
dari cuka berkonsentrasi 100 persen, 
lingkungan yang membuat logam bisa 
berkarat dalam waktu singkat. Namun 
ada juga yang kebalikannya, yaitu 
hidup di lingkungan yang luar biasa 
basa atau lingkungan yang tinggi kadar 
garamnya. Ada pula yang bisa hidup 
di bawah lingkungan dengan tekanan 
4 kali tekanan atmosfir. 

Kebanyakan extremophile benar- 
benar menyenangi lingkungan yang 
kadang-kadang merupakan gabungan 
kondisi mematikan. Banyak dari 
extremophile yang hidup di suhu 
mendekati titik didih ditambah asam, 
atau bersuhu tinggi di tambah tekanan 
sangat tinggi, atau suhu tinggi 
ditambah tanpa oksigen. 

Nomor 06 INFO-UFO 



Wahana antariksa dikirimkan ke sejumlah planet untuk meneliti 
kemungkinan adanya kehidupan di sana. 



Suatu kondisi yang mematikan bagi 
makhluk hidup lain, justru 
menyenangkan bagi extremophile. Di 
mana extremophile dapat ditemukan? 
Tentu saja di lingkungan yang 
memenuhi kondisi-kondisi di atas. 
Penemuan pertama extremophile adalah 
di daerah vulkanik yang penuh dengan 
mata air panas. 

Penemuan itu membawa para 
ilmuwan untuk mengeksplorasi 
lingkungan yang lebih dahsyat 
daripada itu, misalnya lingkungan 
vulkanik yang penuh dengan asam 
belerang. Atau lingkungan vulkanik di 
bawah laut dalam, atau puncak gunung 
tinggi yang selalu bersuhu di bawah 
nol. Ternyata memang ada kehidupan 
di tengah asap belerang yang 
mengepul, serta ada kehidupan di 
antara panasnya kawah vulkanik dan 
dahsyatnya tekanan air di bawah laut. 

Maka muncul hipotesa menarik 
tentang kehidupan di planet lain selain 
bumi. Tidak mustahil ada kehidupan di 
planet Mars, yang minim oksigen dan 
air itu. Sebab ternyata, di tempat-tempat 
yang beberapa puluh tahun lalu 
dipikirkan sebagai tempat yang mustahil 
untuk kehidupan ternyata ditemukan 
mikroba! 

Eksplorasi ke lingkungan dahsyat 
seperti ini membutuhkan teknologi 
canggih yang biayanya sangat mahal, 
sehingga eksplorasi mikroba jenis ini 
hanya bisa dilakukan oleh negara 
berteknologi maju dan bermodal besar 
seperti Amerika atau pun Jepang. 

Negara-negara maju ini 
mempertaruhkan modal dan teknologi 
bukan tanpa harapan. Harapan besar 
tertumpu pada produk biomaterial yang 
dihasilkan oleh extremophile ini, yaitu 




Kondisi komet yang ekstrem diduga juga terdapat kehidupan. 


Enzim adalah protein yang 
berfungsi sebagai biokatalis yang 
terdapat di dalam setiap sel makhluk 
hidup. Dengan keberadaan enzim di 
dalam sel tubuh inilah, setiap reaksi 
kimia untuk menjaga kelangsungan 
hidup makhluk hidup terjadi. Karena 
extremophile menyenangi lingkungan 
ekstrim, maka enzim yang terdapat 
dalam tubuhnya biasanya menyenangi 
lingkungan ekstrim pula. 

Sebagai contoh, hyperthermophile 
mempunyai enzim yang sangat stabil 
dan hanya dapat bereaksi pada suhu 
tinggi. Enzim seperti ini sangat ideal 
untuk proses reaksi dalam industri. 
Karena dalam masalah efektifitas, tak 
ada katalis yang mengungguli enzim. 
Enzim yang tidak rusak ketika bereaksi 
dan tahan lama dalam suhu tinggi 
menjadi impian para industrialis di 
bidang industri makanan atau 
minuman. Impian ini nampaknya 
menjadi kenyataan dengan 
ditemukannya extremophile ini. 

Pembacaan genom dari 
extremophile juga menjadi salah satu 
projek besar di negara maju seperti 
Jepang. Harapan mereka, dengan 
dibacanya seluruh genom mikroba ini, 
maka pembudidayaan enzim yang 
terdapat di dalamnya dapat lebih mudah 
dan murah. Mereka bisa melakukan 
kloning pada makhluk hidup lain yang 
lebih moderat dan mudah kultivasinya 
seperti bakteri E. coli dengan 
berdasarkan informasi dari pembacaan 
genom tersebut. Secara biaya, tentu 
saja ini lebih murah, dibandingkan 


dengan kultivasi extremophile dalam 
skala besar yang memerlukan energi 
besar dan peralatan khusus karena 
keekstrimannya. Bagaimana prospek di 
Indonesia? 

Indonesia adalah negara 
kepulauan dengan banyak laut dalam, 
gunung berapi dengan mata air panas, 
dan vulkanik di daerah laut. Oleh 
karena itu bisa dikatakan Indonesia 
adalah daerah potensial untuk habitat 
extremophile ini. 

Di tengah persaingan negara maju 
untuk menambang mikroba yang 
bernilai industri sangat besar ini, 
Indonesia bisa jadi adalah pusat 
perhatian negara-negara maju yang 
ingin menambang mikroba ini dengan 
penawaran kerja sama. Indonesia 
membutuhkan kerjasama, karena 
penelitian dan isolasi terhadap mikroba 
ini memang membutuhkan teknologi 
tinggi dan biaya mahal. 

Extremophile adalah salah satu 
sumber keragaman hayati yang sama 
pentingnya dengan tanaman atau 
hewan-hewan di hutan-hutan kita. Perlu 
kiranya undang-undang yang jelas 
untuk mengatur tentang hal ini agar 
Indonesia dan para penelitinya dapat 
menikmati hasil keija sama dengan lebih 
adil. 

* Is Helianti, peneliti post doktoral dalam 
bidang biotek pada Japan Advanced 
Institute of Science and Technology (JAIST), 
dan juga peneliti ISTECS-Japan. Artikel di 
atas pernah dipublikasikan di Kompas 
Minggu, 22 Juli 2001 dan dimuat di majalah 
ini atas ijin beliau. 





BBgSStt 




Kontak Redaksi 
Jl. Krembangan Barat 31-1 
Surabaya 60175, Indonesia 
Teip. (031) 3526207,3542570 
Fax, (031)3559283 


Hotline pelanggan 
Teip. (031) 3557728 


http ://w w w. i nfo-ufo. co m 
email: redaksi@info-ufo.com 



| y * 4 ’ P 


T t 






Pernyataan 


Juli 1947: 

UFO jatuh di Roswe!l, NM 
Majestic 12 


30 Desember 1947: 

USAF membentuk Proyek Sign 


7 Januari 1948: 

Kapten Thamas Mantell tewas 
saat mengejar UFO dengan 
pesawat P51 Mustang, 


Desember 1948: 
Proyek Grudge 


Perang Dunia II: 

Banyak dilaporkan Foo Fighter 


24 Juni 1 947: 

Kenneth Arnold melihat UFO 
di gunung Rainier, Washington, 


Maret 1 952: 
Proyek Blue Book 


Juli 1952: 

Sejumlah UFO muncul di atas 
Gedung Capitol, Washington, DC. 


"I c a'n oss ure you tfftft flyjrlcj sduceYs, 
given fhat fhey exist, ore n%t consfrutted 
by any power on Edrfh/' 


iltsrry S. Trumuti tanggai 4 April 1950 
dalam sebuah konferensi pers 


The truth i£ out there 


Harry S. Truman 11384-1972) 
Presiden Amerika Serikat ka 33 
sejek 1 945 sampai 1^53 















